PART 1 


"KEBOOO!! BANGUN HEH!! UDAH JAM BERAPA INI MASIH 
MOLOR AJA LO!!" seru seorang laki-laki yang berumur lebih 
tua satu tahun dari nya. 


"Apasih! Ish! Ganggu gue tidur aja lo bang!" gerutu Keysha. 


Ya yang membangunkan nya itu adalah kakak nya yang 
bernama DEVANO PUTRA BIMANTARA. 


"WOYY! Udah jam berapa ini lo gak mau bangun! Lo mau 
telat dihari pertama lo sekolah! Hah!!" pekik Devano. 


"Ish! Emang jam berapa sih! Palingan ya masih jam lima," 
sambil menarik selimutnya kembali hingga menutupi 
seluruh tubuh nya. 


"Jam lima pala lo! Sekarang ini udah jam enam Keyy!" seru 
Devano setengah geram dengan adiknya itu. 


"WHAT!! Kenapa gak bilang dari tadi sih bang?!" ujar Keysha 
yang terlonjak kaget. 


Aysha langsung menuju kamar mandi yang memang sudah 
tergabung dengan kamar tersebut. 


"Terus dari tadi gue teriak-teriak buat bangunin dia itu 
ngapain," gumam Devano. 


"lima belas menit selesai. Kalo belum selesai lo gua tinggal!" 
ucap Devano sambil melangkah meninggalkan kamar 
adiknya tersebut. 


~ P 


"Ma, Key berangkat ya nanti keburu ditinggal bang Vano," 
pamit Keysha kepada mama nya. 


"Iya, Hati-Hati ya, sayang," sahut Shafira-mama Keysha. 


"Siap ma," ujar Keysha sambil melangkah keluar 
menghampiri kakaknya yang sudah menunggu diatas 
sepeda motor kebanggaan nya. 


"Nih, pake cepet!" Devano menyerahkan helm yang tadi 
dibawanya kepada adiknya itu. 


"Iya-iya tenang dikit dong, ah," dumel Keysha sembari 
menerima helm yang telah diberikan oleh kakak nya itu. 


Setelah selesai Devano segera melajukan motor nya menuju 
SMA Garuda dengan kecepatan sedang. 


~ P 


Sesampai diparkiran, setelah Devano memberhentikan 
motornya langsung saja Keysha turun dari motor Devano 
sambil melepas helm nya. 


"Nih bang, gue duluan ya," pamit Keysha sambil 
menyerahkan helm nya. 


"Eh, Keyy! Hati-Hati nanti pulangnya langsung keparkiran 
gue tungguin," pesan Devano dan Keysha hanya 
mengacungkan jempol nya ke udara. 


Koridor sudah cukup ramai dengan beberapa anak yang 
berlalu lalang menuju kelas masing-masing. 


Sesampainya di kelas Keysha langsung saja mendudukkan 
diri nya di bangku yang masih kosong. 


Ternyata Keysha satu kelas lagi bersama ketiga sahabat nya 
dari SMP dulu yaitu Anindira Elvina, Nara Zanna, dan Kirana 
Ayunindya. 


Dan hasil nya mereka berempat duduk di bangku yang 
saling berdekatan, Keysha duduk dengan Dira dan Nara 
duduk dengan Kirana. 


"Hey! gua gak nyangka kalo kita akan sekelas lagi," heboh 
Nara. 


"Iya, ya ampun, serasa emang takdir kita untuk selalu 
bersama kali ya," tukas Kirana yang langsung disusul gelak 
tawa oleh mereka. 


Kring 


Suara bel telah menggema di seluruh penjuru sekolah dan 
mereka pun segera memberhentikan tawa mereka. 


'tak lama, setelah itu ada tiga orang anak osis yang datang 
memasuki kelas mereka. 


"Hai! adek-adek," sapa perempuan yang menggunakan 
almamater osis tersebut. 


"Perkenalkan nama kakak, Viola," ucap Viola. 
"Hai! kak Viola," sapa mereka serempak. 


"Hai! perkenalkan nama kakak Julian," ucap cowok yang 
memakai almamater osis yang ber-name tag Julian Delana. 


"Hai! kak Julian," 


"Dan perkenalkan nama kakak Dio," ucap Dio yang juga 
termasuk anggota osis. 


"Hai! kak Dio," 


"Oke, perkenalan sudah selesai kita lakukan, berhubung 
sekarang masih hari pertama masuk kita tidak akan 
langsung belajar, Jadi bagaimana kalo kita bermain game 
terlebih dahulu?" ucap Viola 


"Game apa kak?" tanya salah satu murid. 


"Em.. main apa ya?" gumam Viola sambil menerawang ke 
atas karena memang dia tidak tau mau bermain apa. 


"Bagaimana kalo kita main Dare or Dare aja kak?" usul 
murid lainnya. 


"Caranya?" tanya Julian. 


"Jadi gini.. Kakak-kakak bisa membuat tantangan dan ditulis 
di kertas lalu digulung dan taruh di meja, setelah itu panggil 
satu persatu murid untuk menjalan kan dare nya," terang 
murid tersebut. 


"Boleh-boleh, bagaimana dengan yang lain?" ujar Viola. 
"Setuju!" jawab mereka serempak. 
"Oke, sebentar ya," ucap Julian. 


Setelah itu para osis segera memikirkan dare apa yang seru 
dan langsung menuliskan nya di kertas yang sudah di 
sobek-sobek oleh Dio. 


Mereka tadi tidak membawa gunting, tanya ke para murid 
dikelas itu pun tidak ada yang menjawab, alhasil dengan ide 
Dio yang sedikit membantu akhirnya mereka merobek 
kertas-kertas itu dengan penggaris. 


"Oke, ini sudah selesai jadi kita mulai dari pojok aja ya?" 
tawar Dio. 


"Iya, kak!" jawab mereka serempak. 


Dan saat satu persatu murid maju kedepan tanpa sengaja 
mata Julian menemukan sosok gadis cantik dengan rambut 
panjang yang tergerai, ya, dia adalah Keysha. 


"Eh, Yo" panggil Julian kepada Dio. 
"Apaan?" sahut Dio 


"Lo liat cewek itu gak? Yang duduk di bangku ke dua 
sebelah kanan" ucap Julian. 


"Wih! cantik, kayak bidadari nyasar hehe," sahut Dio 
nyengir gak jelas. 


"Kenapa? lo suka sama tuh anak?" sambung Dio 
"Mungkin," terang Julian. 


Dan sekarang saat nya Keysha kedepan untuk melihat dare 
yang sedang menantikannya. 


Aysha mengambil nya, dibuka nya kertas itu dan seketika 
matanya melebar'tak percaya dengan dare nya. 


"Teriak Sayang ke Julian dari depan kelas" begitulah isi dare 
nya. 

Viola yang menyadari ada yang tidak beres segera 
menghampiri Keysha, di liriknya dare apa yang di dapat 
Keysha. 


"Udah jalanin aja, kan, lagian ini cuma dare." 


Keysha meneguk salivanya dengan susah payah karena 
menurut Keysha, hal ini berhasil membuat nyali Keysha 
sedikit menciut. 


Setelah mengambil nafas beberapa kali Keysha segera 
mengucapkan nya dengan sekali tarikan nafas. 


"SAYANG KAK JULIAN!" ujar Keysha dengan keras seketika 
membuat jantung Julian berdetak dua kali lebih cepat. 


Sedangkan yang lainnya hanya bisa menatap Keysha 
dengan pandangan tidak percaya. Tepat setelah Keysha 
menyelesaikan darenya, bel tanda pulang berbunyi. 


Kenapa gak dari tadi? 


"Baiklah, karena hari ini masih hari pertama maka kalian 
akan pulang lebih awal dan cukup sampai disini permainan 
kita hari ini, bila ada salah kata, kita minta maaf ya, siang 
semua!" ucap Viola. 


"Siang!" sahut mereka serempak dan para osis pun lansung 
keluar dari kelas tersebut. 


Sepeninggal para osis, Vina langsung memekik heboh 
membuat beberapa pasang mata tertuju padanya. 


"Demi apa lo Key, bisa-bisa nya lo ngomong kayak gitu di 
depan kelas," pekik Vina setengah berteriak. 


"Ya, kan karena dare nya emang gitu," tukas Keysha sambil 
menyampirkan tas ransel ke pundaknya. 


"Udah ya, gua pulang dulu, udah ditunggu sama bang 
Vano," sambung Keysha. 


"Oke, hati-hati ya, Keyy," ucap ketiga sahabatnya itu yang di 
balas dengan acungan jempol Keysha. 


Setibanya di parkiran, Keysha bisa melihat Vano yang sudah 
duduk manis di motor, "Nih pake, kita langsung pulang." 


"Iya," 


Saat mereka melewati gerbang banyak yang menatap 
Keysha dengan tatapan iri, kagum dan yang lain nya. 


Tentu nya karena melihat Keysha yang dibonceng oleh salah 
satu Most Wanted SMA Garuda tersebut. 


Ya, kakaknya Keysha yaitu Devano memang salah satu Most 
Wanted sekolah karena paras nya yang tampan. 


~ P 


Holla! Makasih udah mau baca cerita aku yang gaje 
ini hehe. Mohon dimengerti karena ini cerita 
pertama saya, masih penulis amatiran. Jangan lupa 
tinggalkan jejak ya. Typo bertebaran. Ok sekian dulu 
makasih semuaa 


PART 2 


"Mama, Keysha pulang!" seru Keysha setengah berteriak 
dirumah yang cukup luas miliknya. 


"Apa sih lo Key baru pulang udah koar-koar aja," dumel Vano 
kesal karena suara Keysha yang bisa saja membuat telinga 
nya berdengung. 


"Apa sih, bang! Serah-serah gue dong kan ini mulut mulut 
gue! Mama, mama dimana?!" balas Keysha yang diakhiri 
dengan teriakan dengan maksud agar mama nya bisa 
mendengar nya. 


"Gak usah teriak-teriak bego! Lo lupa apa gimana sih, mama 
kan lagi keluar ngurus butik nya yang diluar kota," kata 
Vano yang sudah geram dengan adik satu-satu nya ini. 


"Oh iya, gue lupa," ucap Keysha yang disusul dengan 
cengiran nya." 


"Masih kecil udah pikun," sahut Vano sambil menuju kamar 
nya. 


"Eh bang, mau kemana?" tanya Keysha yang duduk di sofa 
ruang tamu. 


"Kamar," jawab Vano seadanya. 
"Ngapain?" 
"Berkebun," 


"Emang di kamar lo ada kebun bang?" 


Sabar kan lah hamba mu ini ya Allah batin Vano "Lo mikir 
bisa kan Key?" 


"Bisa lah bang," 
"Ya udah tuh pikir dikamar gue ada kebun gak," 
"Ya gak tau bang itu kan kamar lo" 


"Serah lo deh," Akhir Vano yang langsung malanjutkan jalan 
nya yang tertunda karena menjawab pertanyaan unfaedah 
dari adiknya itu. 


~ P 


Malam harinya Keysha mengajak Vano untuk keluar karena 
dirinya sedang malas untuk memasak. 


Tok tok tok 


"Bang, abang di dalem kan?" seru Keysha sambil mengetuk 
pintu. 


"Masuk," ucap Vano dari dalam. 


"Bang, keluar yuk! cari makan diluar," ajak Keysha sembari 
berjalan menghampiri Vano yang sedang bermain ponselnya 
sambil tiduran. 


"Kenapa gak masak aja lo?" tanya Vano. 
"Males bang capek" jawab Keysha. 


"Terus lo mau keluar pake baju kurang bahan gitu?" ucap 
Vano, karena melihat Keysha hanya menggunakan celana 
pendek yang bahkan tertutup hoodie nya, karena memang 
hoodie nya itu kebesaran ditubuh Keysha yang mungil. 


"Kurang bahan apaan sih bang, ini tuh udah malam lagian 
kan ada abang yang jagain aku," balas Keysha tidak terima. 


"Biarpun malam, siang, sore, pagi, lo tetap jangan pake baju 
kayak gitu buat keluar Key, nanti mama tau bisa abis lo," 


"Ish! Abang mah gitu," 


"Ganti baju sana, habis itu baru kita keluar. Gue tunggu di 
sofa," ujar Vano. 


"Iya bang," ucap Keysha sambil munuju kamarnya yang 
bersebelahan dengan kamar Devano. 


"Turun," perintah Vano setelah memarkirkan motor nya. 
"Iya ini juga mau turun," balas Keysha. 


"Nanti lo makan sendiri ya gue mau ketemu temen-temen 
gue disini" ucap Vano. 


"Lah? Gue gabung aja ya, ya kali bang gue sendirian," sahut 
Keysha. 


"Oke-oke aja sih kalo lo mau gabung. Ya udah, yuk, masuk!" 
kata Vano yang udah berlalu meninggalkan Keysha 


"Heh! Itu Vano. Dia bawa cewek anjir!" seru Aldo heboh. 


"Wih, iya ga! Dia bawa cewek" timpal Kevin. Arga pun hanya 
meliriknya sekilas tanpa minat 


"Heyy! Do, Kev, Ga," sapa Vano. 


"Hai, dek! kenalin nama gue Kevin Gilang panggil aja 
Kevin," ucap Kevin sambil mengulurkan tangan nya. 


Dia menghiraukan sapaan dari Vano "kacang tai," batin 
Vano 


"Hai, kak! aku Keysha." sambil menerima uluran tangan 
Kevin. 


"Hai! kenalin gue Aldo bisa dipanggil sayang," ucap Aldo 
ikut-ikutan sambil mengulurkan tangan nya. 


"Hai!" balas Keysha menerima uluran tangan Aldo. 


"Dan kenalin ini Arga Stevano panggil aja Arga," sambung 
aldo. 


Dan Keysha pun hanya menganggukan kepalanya saja 
karena memang Arga tidak mengenalkan dirinya. 


"Lo siapa nya Vano?" tanya Kevin. 


"Adik que," Vani menyahut lebih dulu saat Keysha hendak 
membuka suaranya. 


"Oh, adik lo cantik tapi kok kakak nya kek gini ya?" ejek 
Aldo. 


"Maksud lo apa hah?" balas Vano tak terima. 


"Lo kek tai sapi bwahaha," kata Aldo yang akhirnya tertawa 
garing. 


"Bangsat lo," desis Vano. 


Hahaha semua yang ada disitu tertawa kecuali Arga dan 
Keysha. 


~ P 


Makasih udah menyempatkan waktu kalian untuk 
membaca cerita ku yang ga jelas ini. 
Jangan lupa tinggalkan jejak ya. Ok Makasih 


PART 3 


"Key lo sekolah dimana?" Tanya Aldo 
"Sama kaya kalian" Ucap Keysha datar. 


karena dia sedang sibuk dengan handphone nya."Loh 
emang? Kok gue ga pernah lihat ya?" Kali ini Kevin lah yang 
bertanya 


"Karena kemarin waktu hari pertama sekolah kan gue ga 
keluar kelas" Jawab Keysha. 


"Kalo lo ga keluar kelas trus gimana pulangnya?" Tanya Aldo 
dengan polosnya 


Pletak 


"aww sakit bego!" kesal Aldo 
"Lo sih! Punya otak di pake dong!" Jawab Kevin" Ya kan gue 
tanya apa salah nya?" jawab Aldo. 


"Pertanyaan lo itu ga ada faedah nya Aldoo!" geram Kevin 
sebab teman nya ini yang otak nya entah berfungsi atau 
tidak. 


"Lo berdua kalo mau berantem mending pulang sana!" Kali 
ini Arga lah yang angkat bicara karena jika nanti tidak ada 
yang memisah kan bisa sampai pagi mereka ngga akan 
berhenti debat. 


"Ih! Arga jahat sama dedek" Ucap Aldo manja yang dapat 
membuat mereka yang mendengarnya langsung bergidik 
geli. "Sadar do sadar" Ucap kevin 


"Gue udah sadar kev emang dari kapan gue gak sadarkan 
diri gue sehat sehat aja gini lo liat sendiri kan gue juga gak 


lagi minum miras yang bisa membuat orang hilang akal " 
Ucap Aldo panjang lebar 


BUGH! 
Geram kevin yang langsung menonyor kepala Aldo. 


"Sakit bego! Kenapa sih dari tadi kepala gue jadi samsak 
lo?!" Kesal Aldo. 


"Mungkin aja setelah gue gituin kepala lo fungsi otak lo jadi 
berfungsi lagi" Jawab Kevin acuh. 


"Gituin?" Tanya Aldo 
"Otak lo jangan di setting ke yang ga bener gitu!" kali ini 
Vano lah yang angkat suara. 


"Udah udah kok jadi pada debat gini sih" kali ini Keysha 
angat suara karena sudah tidak tahan dengan perdebatan 
mereka. 


Tut tut tut— 


"Ish lowbat lagi!" kesal Keysha karena tiba-tiba saja baterai 
handphone Keysha low. 


"Bangg. Ayo pulang udah jam 9 nih, nanti kalo bunda 
pulang bisa habis gue kena ceramah malam pagi siang sore 
kembali malam" ucap Keysha setelah melihat arloji yang 
betengger manis di pergelangan tangan kirinya 


"Oh iya nih udah malam aja. Ya udah do,kev,ga, gue pamit 
duluan ya" Pamit Vano 

"Hati hati" Ucap Aldo dan Kevin sedangkan Arga dia hanya 
diam dari tadi. 


~ P 


Setelah kepergian Vano dan Keysha.. 


"Eh ga tadi itu adiknya Vano cantik banget imut lagi gemes 
deh gue" Ucap Aldo. 


"Iya jadi pengen kan gue" Tambah Kevin. Arga pun hanya 
melirik kedua sahabat nya sekilas sebelum dia beranjak 


pergi. 


"Et dah tuh bocah! Hobi ninggal emang! Makanya sampe 
sekarang masih jomblo aja" Gerutu Aldo. 


"Udah deh, ayo buru nyusul tuh anak" Ucap Kevin yang 
langsung menyusul Arga. 


"Kok gue selalu ditinggal sih?" Tanya Aldo pada dirinya 
sendiri. "Eh tunggu!" dan lansung menyusul kedua sahabat 
nya. 


~ P 


Makasih. 
Jangan lupa Vote makasih lagi 


PART 4 


Di hari kedua mos ini semua murid mos di kumpulkan di 
Aula. 


"cek cek satu dua empat eh tiga, ok siap" Ucap salah satu 
anggota osis yang menjadi MC. 


"Ok adek adek semua ayo kumpul menurut kelas masing 
masing ya" Ucap Mc yang bernama Vira 


~ P 


"Duh manasih nih anak" Ucap Dira "Telat kali" sahut Kirana 
"Masih molor kali" sahut Nara. 


"Wahh wahh liat tuh siapa yang dateng sama kak Julian" 
ucap siswi yang tepat berada di belakang mereka bertiga 


Karena mereka kepo jadi mereka menoleh kan kepala 
mereka dan betapa terkejutnya mereka Keysha datang 
bersama kak Julian. 


flashback on 
"Aaa" Teriak Keysha karena dia kesandung kakinya sendiri 
saat lari. 


Tapi untung saja ada seseorang yang sudah menangkapnya 
dan alhasil pantat nya tidak sampai nyium tanah. 


Dan saat Keysha membuka mata nya ternyata yang 
mengkapnya adalah "Eh emm kak Julian" Ucap Keysha polos 
yang belum menyadari posisinya saat ini. 


Kak Julian ganteng banget sih apalagi sekarang gue bisa liat 
wajahnya dari jarak sedekat ini Batin Keysha 


"Masih betah nih kayak gini terus?" Tanya Julian. "Eh emm 
kak Julian, makasih ya kak" Ucap Keysha sambil 
membenarkan posisi nya. 


"Yaudah ayo masuk, bentar lagi udah mau dimulai" Ucap 
Julian "Eh iya kak" Jawab Keysha. 


Dan akhirnya mereka pun berjalan beriringan menuju Aula. 
flashback off 


"Keysha lo dari mana aja? Kenapa juga baru dateng? Trus lo 
kok bisa bareng sama kak Julian?" Tanya Kirana berturut 
turut. 


"Kalo mau tanya tuh satu dong naa, kan gue jadi bingung 
mau jawab yang mana dulu" Jawab Keysha. 


"Hehe" cengir Kirana 

"Tadi gue dari rumah mau kesini, karena tadi macet, Karena 
tadi gue ditolongin kak Julian" Ucap Keysha untuk 
menjawab pertanyaan Kirana tadi. 


"Ditolongin? Emang lo kenapa?" Tanya Dira 

"Tadi gue hampir jatuh gara gara kesandung kaki gue 
sendiri hehe" Ucap Keysha polos yang diakhiri dengan 
cengiran. 

"What? Berarti lo tadi serasa kayak di pel--" Ucap Nara yang 
belum selesai harus terpaksa berhenti karena mc akan 
segera memulai acara mos hari kedua. 


"Ok adek adek. Hari ini tugas kalian adalah untuk meminta 
tanda tangan ke para osis, pastinya kalian udah tau osis nya 
siapa aja kan? Karena kemarin kalian kan udah bertemu 
salah satu osis di kelas kalian. 


"Ok kalian bisa mencari mulai dari sekarang, jika kalian 
tidak mendapat kan tanda tangan sama sekali akan ada 
hukuman dan bagi yang tanda tangan osis nya lengkap 
akan ada hadiah yang menanti." Ucap Mc panjang lebar. 


"Sedia? Mulaii!" Ucap mc yang lansung membubarkan 
barisan. 


~ mw 


Brukk! 


"Aww pantat gue sakit anjirr" Gerutu Keysha 

"Lo itu kalo jalan pake mata dong jangan pake kaki doang. 
Liat nih pantat gue sakit beg--" Ucap Keysha berhenti saat 
dia melihat wajah orang yang entah ditabrak nya atau dia 
menabrak Keysha. 


"emm K-kak A-Arga" gagap Keysha 

"Hm" 

"ngapain kak Arga disini?" tanya Keysha 
"Lo" jawab Arga 

"Aku kenapa kak?" tanya Keysha lagi 


"Nunggu" 

"Nunggu siapa kak?" 
"Lo" 

"Aku kenapa sih kak?" 


"Nunggu" 
"Ih apasih kak ngomong yang jelas dongg!" 
"Nunggu lo" 


"Ohh gitu napa dari tadi!.. Hah?! Ngapain nunggu gue kak?" 
"Pulbar" 
"Lah gue bareng bang Vano" 


"Dia ga bisa" 

"Kenapa?" 

Arga hanya mengangkat bahu nya acuh 
"Oh Okk" 


~ P 


"Ayo kak" Ucap Keysha setelah sampai di depan Arga dan 
Arga dia hanya menganggukan kepala sebagai jawaban. 


Saat diperjalanan keadaan hening tidak ada yang membuka 
suara di antara mereka. 


Dan karena Keysha termasuk tipikal cewek yang gak bisa 
diem dia pun memberanikan diri untuk bertanya. 


"Kak" Panggil Keysha. Hening tidak ada jawaban "Kak" 
Panggil Keysha lagi. 


Hening dan "Kak Argaa" Panggil Keysha lagi dengan suara 
yang sedikit keras. 
"Hm" sahut Arga. 


"Kenapa kok kak Arga yang nganterin aku? kan ada kak Aldo 
atau kak Kevin" Ucap Keysha "Gaada yang mau" Asal Arga 
"Lah kenapa kok kak Arga mau?" Tanya Keysha. 


Skak mat! 


Pertanyaan Keysha barusan dapat membuat Arga terdiam 
tidak mampu menjawab karena dia sendiri juga tidak tahu 
kenapa dia mau mengantar Keysha pulang. 


"Kak" panggil Keysha yang langsung membuyarkan 
lamunan Arga. "Abang lo" jawab Arga sekenanya. "Kenapa 
abang?" Tanya Keysha "Kasian" jawab Arga lagi. 


"Ohh jadi Kak Arga kasian sama bang Vano, emangnya bang 
Vano ngapain kok sampe bikin kakak kasian?" tanya Keysha 
lagi, 


Skak mat! 


Arga tidak bisa menjawab lagi. Untung saja rumah Keysha 
sudah dekat. 


"Makasih ya kak" Ucap Keysha. Dan Arga dia hanya 
menganggukan kepala dan "Gue balik" pamit Arga. 


"gak mau mampir dulu kak?" tawar Keysha dan Arga hanya 
menggelengkan kepala sebagai jawab an, dan Arga 
langsung menyalakan mesin motornya dan berlalu dari 
hadapan Keysha. 


Mimpi apa gue semalam sampe bisa dibonceng sama kak 
Arga sang most wanted no 1 di sekolah. Batin Keysha. 


~ P 


Holla 

Makasih untuk kalian semua yang sudah mau 
membaca ceritaku. Kalo memang kamu menyukai 
ceritaku mohon vote ya. Makasih 


PART 5 


"Mama, mama ga ada oleh oleh buat Keysha?" Ucap Keysha. 
"Ada bisa kamu lihat di lemari kamu" Ucap mama Keysha 
yang lansung dihadiahi pelukan oleh Keysha. 


"Makasih mama, mama memang baik deh cup" setelah 
mengatakan itu dan mencium pipi mama nya Keysha 
langsung berlalu kekamarnya. 


~ P 


"Keyy ayo berangkat nanti kalo telat gue yang disalah in" 
gerutu Vano. 


Karena dari tadi adiknya Keysha belum saja keluar dari 
kamar nya. "iya bang bentar" ucap Keysha dari dalam 
kamar. 


"dari tadi dipanggil in bilang nya juga bentar bentar terus 
tapi ga keluar keluar, ngapain aja sih di dal--" 


Cklek 


Ucap Vano terpotong karena melihat Keysha keluar dari 
kamar nya. 


"Uhh cantik nya adik ku Cup-" ucap Vano yang diakhiri 
dengan mencium pipi chubby adik nya. 


"hh abang cium cium belum gosok gigi bauu" gurau 
Keysha. "Bangsat lo! Dibaik baikin tapi kayak gini balesan 
lo!" kesal Vano dan langsung meninggalkan Keysha yang 
tertawa terbahak bahak. 


— P3 


"nih bang gue ke kelas dulu ya" pamit Keysha sambil 
menyerahkan helm kepada Vano. "iya hati hati" jawab Vano. 
"Eh Keyy" panggil Vano. "Apa?" jawab Keysha. "sini deh" 
ucap Vano 


Cup~ 


Vano langsung mencium pipi Keysha saat Keysha sudah 
berdiri di hadapan nya. "Ih lo cium cium, ini disekolah bang" 
kesal Keysha. 


"ya biarin lo kan adik kandung gue jadi ga masalah dong" 
asal Vano "Terserah lo bang, gue kau ke kelas" ucap Keysha 


iya". 
Nih orang kenapa sih dari tadi pagi cium-cium mulu 


~ P 


Brukk 


"aww sakit" rintih Keysha. "lo itu kalo punya mat-ta--" ucap 
Keysha terhenti karena dia melihat Arga lah yang berdiri di 
depan nya. 


"hobby lo nabrak ya emang?" tanya Arga. "Em m-maaf kak" 
ucap Keysha gagap karena takut dengan Arga. 


"kali ini lo gue maafin tapi kalo lo nabrak gue lagi gue gak 
bisa maafin lo" ucap Arga yang langsung berlalu. Ga lama 
lagi Batin Arga. 


~ m~ 


Saat setelah gue duduk 3 sohib gue datengin gue dan 
langsung bertanya "Key lo deket sama kak Arga?" Tanya 
Zara. 


"gak" jawab Keysha jujur. "Tapi kemarin gue denger lo di 
bonceng sama kak Arga?" tanya Zara. 


"tadi gue juga lihat lo ngobrol sama kak Arga" sambung 
Kirana "Beneran lo na? Wihh anjir lo Key" ucap Dara. 


"iya trus kenapa?" tanya Keysha 


"Io tau keyy -" "Enggak" Ucap Zara belum selesai yang 
langsung di sahut oleh Keysha. 
"ish dengerin dulu!" kesal zara. "iya iya hehe" Keysha. 


"Kak Arga itu anti sama yang nama nya deket deket sama 
cewek, dia itu ga pernah deket sama cewek manapun 
apalagi bonceng cewek, 


kalo ngobrol sih masih mungkin tapi itu pun lewat 3 sohib 
nya" jelas Nara panjang lebar. 


"Gini ya soal kemarin yang gue dibonceng sama kak Arga 
itu karena bang Vano minta tolong ke kak Arga dan soal 
ngobrol tadi karena gue ga sengaja nabrak dia" jelas 
Keysha. "ohh gitu" jawab mereka serempak. 


KRINGG 


Jam pertama pun dimulai dengan khidmat dan tidak terasa 
sudah waktunya istirahat. 


"Ngantin yuk" ajak Keysha dan langsung diangguki ketiga 
sohib nya dengan antusias. 


@saatdikantin 


"mau pesen apa?" tanya kirana. "samain" jawab dara dan 
zara. "kalo elo Key?" tanya kirana. "gue mau pesen sendiri 
aja" jawab Keysha. 


Dan Kirana hanya mengangguk lalu berlalu meninggalakan 
ketiga sahabat nya untuk memesan pesanan mereka. "gue 
mau pesen dulu" pamit Keysha yang langsung berlalu tanpa 
menunggu jawab an dari 2 sohib nya. 


~ P 


Byurr 


Duh mati gue Bantin Keysha. "eh em ma-maaf kak" sesal 
Keysha karena tidak sengaja menumpahkan minuman nya 
di baju Arga. 


"Io emang hoby nabrak ya?" tanya Arga polos. "em m-ma 
maaf kak" ucap Keysha lagi. Dia takut ke gue? 
Semenakutkan itu kah gue? Tanya Arga pada diri nya 
sendiri. 


"Io inget ucapan gue tadi pagi?" tanya Arga. "i-iya kak gue 
inget" jawab Keysha. Bagus! Batin Arga. 


"gue akan maafin lo dengan satu syarat" jawab Arga. "Apa?" 
tanya Keysha. "Io harus jadi milik gue" jawab Arga santai 
"Hah masa gara gara gitu doang gue harus jadi milik lo" 
jawab Keysha yang tanpa sadar naik satu oktaf. 


"gue gak nerima penolakan" tegas Arga 

"ish! Kalo gitu namanya bukan pertanyaan ataupun tawaran 
tapi itu pernyataan" ucap Keysha sambil menekan kan 
kata terakhir. 


~ P 


Ciee Arga sama Keysha udah jadian wkwk. 
Makasih buat kalian yang udah mau baca gaje aku 
ini. Makasih banyak 


PART 6 


KRINGG 


Suara yang ditunggu tunggu oleh para murid telah 
terdengar. Semua murid bersorak gembira dengan 
kedatangan bel tersebut. 


Tapi tidak dengan Keysha, dia masih bergulat dengan 
pikiran nya yang menayangkan ucapan Arga saat di kantin 
tadi. 


"Masih lama ngelamun nya?" suara barinton seseorang telah 
membuyarkan lamunan Keysha. "Eh e-em k-kak A-Arga kok 
b-bisa ada di-disini" ucap Keysha yang tiba tiba menjadi 
gagap. 


Dan membuat Arga terkekeh geli. "lo lucu kalo lagi gugup" 
ucap Arga disertai senyum kecil. Gila! Kak Arga tambah 
ganteng kalo lagi senyum hehe Batin Keysha. 


"Heyy, apa sekarang hoby lo ganti ya?" ucap Arga yang 
kembali membuat lamunan Keysha buyar seketika. "hah?" 
tanya Keysha bingung. 


"hoby lo sekarang ganti jadi suka ngelamun?" Tanya Arga. 
"E-enggak" ucap Keysha yang masih saja gagap. 


"Io gak mau pulang?" Tanya Arga. 
"Emang udah pulang?" Tanya Keyha balik. 
"lihat sekeliling lo" Ucap Arga. 


Keysha pun melihat sekeliling nya. Ya memang benar 
sekeliling Keysha sudah sepi dan hanya ada Arga sama 
Keysha berdua disana. 


"Io masih mau disini?" Tanya Arga lagi. 
"pulang lah" jawab Keysha sewot. 

"Lo kenapa sewot?" Tanya Arga 

"Enggak kok" elak Keysha. 

"Ya udah terserah, ayo pulang" Ucap Arga. 


"Gue bareng bang Vano" jawab Keysha 
"Mulai sekarang lo pulang bareng gue" Arga 
"kenapa?" Keysha 

"karena lo pacar gue" Arga 


Situ aja kali gue nya kan engga Batin Keysha. 
SKIP 


"Key" panggil Arga 
"apa?" jawab Keysha 


"Io gak mau turun?" Arga 
"eh iya" Ucap Keysha yang baru menyadari kalau mereka 
sudah sampai di depan rumah Keysha. 


"Makasih kak" Ucap Keysha. 
"gak usah pake kak panggil nama gue aja" Arga. 


"eh iya ka- ga" Keysha 

“Good girl" Arga 

"ya udah gue pulang" sambung Arga 
"iya hati hati" ucap Keysha 


Arga langsung menghidupkan mesin nya dan langsung 
berlalu meninggalkan pekarangan rumah Keysha. 


Dan Keysha pun langsung masuk kedalam rumah nya dan 
saat di ruang tamu dia melihat mama nya sedang menonton 
tv. 


"udah pulang key?" mama Keysha 
"udah" Keysha 


"kok ga salam" Mama Keysha 
"eh Assalamualaikum" ucap Keysha 
"Waalaikumsalam" mama Keysha 


"Keysha langsung ke kamar ya maa" Keysha. 
"iya" mama Keysha. 


~ P 


Saat ini aku, mama, dan kak Vano sedang berkumpul di 
dapur untuk makan malam. 


"Key,Dev mama besok mau ke Bandung, ada urusan" ucap 
mama Keysha. 
"Yahh mamaa" Ucap Keysha lesu 


"ga lama kok sayangg, mungkin 1 sampe 3 minggu an" 
Ucap mama Keysha santai. 
"Hah?" ucap Keysha dan Vano bersamaan. 


"kenapa?" tanya mama Keysha 
"mama bilang 1 hingga 3 minggu an itu gak lama?" kali ini 
Vano yang bersuara. 


"Iya" Ucap mama Keysha 
"terserah mama aja deh" ucap Keysha dan Vano pasrah. 


"Ya udah mama mau prepare dulu" 
"Iya maa" Ucap Keysha dan Vano. 


~ P 


Dikamar Keysha. 


Tok tok tok 


"Keyy, gue masuk ya?" Tanya Vano. 
"Masuk aja sini" Ucap Keysha. 


"Ciee yang habis jadian nihh" goda Vano 
"Siapa jadian?" Jawab Keysha 


"Lo" 
"Sama siapa?" 


"Arga" 
"Emang iya?" 
"iya gitu loh" 


"tapi gue gak merasa jadian sama dia bang, itu kan cuma 
sepihak dia doang" mendengar ucapan Keysha itu Vano 
langsung tertawa yang membuat Keysha cemberut. 


"Iya juga sih" ucap Vano setelah meredakan tawanya. 


"gini ya dek.. Selama yang gue tahu Arga itu gak pernah 
pacaran jadi pacaran pertama kali dia itu ya sama lo" 


"Bodo! Bwahahaha" ucap Keysha yang diakhiri dengan tawa 
garing. 


"Bangsat lo!" umpat Vano yang tambah membuat tawa 
Keysha semakin menjadi jadi. 


~ ~~ 


Makasih udah mau baca cerita gaje aku ini. 
Makasih bangett mwehehe . Makasih banyak ya 


PART 7 


"Mama gak bisa tinggal aja? Harus banget ya kesana?" 
Tanya Keysha ke Mama nya. 


Ya sekarang Keysha dan Vano sedang mengantarkan mama 
nya ke bandara untuk pergi. 


"Maaf sayangg, kali ini beneran penting" Ucap Mama 
Keysha. 


Perasaan semua juga dibilang penting terus Gerutu Keysha. 


"Ya udah deh maa, mama hati-hati ya" Ucap Keysha yang 
langsung memeluk mama nya. 


"Iya mama harus hati-hati disana" Sambung Vano yang 
langsung ikut berpelukan seperti teletubies. 


"Iya mama pasti hati-hati, dan kamu Vano jagain adek kamu 
adek kamu itu perempuan dan kamu juga jangan dingin 
dingin jadi cowok nanti gaada yang mau tau rasa kamu" 
Pesan mama nya panjang kali lebar. 


"ya mamaaa" ucap Vano sedangkan Keysha hanya 
cekikikan melihat abang nya di ceramahi seperti itu. 


"Kamu juga Key. Jangan cekikikan aja kamu juga harus bisa 
ngerawat kakak mu jangan biarkan dia bebas saat mama 
gak ada di rumah, rumah nya juga jangan lupa di urus 
semua sudah mama siapin buat keperluan kalian untuk 
sekitar 1 bulan kedepan moga aja cukup" Ucap Mama 
kepada Keysha yang lebih lebih lebih panjang nan lebar. 


"ya mama ku sayangg" Ucap Keysha sambil memasang 
wajahh.. Ya begitulah yang membuat Vano ingin mutah saja. 


"Yaudah kalian hati-hati jaga diri baik-baik" Ucap mama 
Keysha sambil melambai kan tangan dan berjalan menjauh. 


Setelah kepergian mama nya Vano merangkul Keysha untuk 
segera mengajaknya pulang. 


~ P 


"Bangg?" panggil Keysha. 
"Abang?" Panggil Keysha lagi. 


"ABANGGG?! DENGER GAK SIH GUE NGOMONG!" Geram 
Keysha pasal nya abang nya Vano di panggil dari tadi gak 
nyaut nyaut. 


"Hmm" Sahut Vano yang masih asik dengan alam mimpi 
nya. 


"Ayo keluar bangg, cari makan" Ucap Keysha sambil 
mengetuk pintu kamar Vano. 


"masuk dulu baru ngomong" Ucap Vano yang masih 
setengah sadar. 


"Ish! Lo lupa apa pikun kamar lo kunci bang!" Ucap Keysha 
dongkol dengan abang nya itu. 


Akhirnya pun Vano bangun dan beranjak dari ranjangnya 
untuk membukakan kunci kamarnya. 


"Bang ayo keluar abang ga laper apa?" Ucap Keysha. 


"Iya bentar gue siap-siap" Ucap Vano. "Buruan gue tunggu 
di bawah" Ucap Keysha yang langsung melenggang pergi. 


~ P 


"Kenapa kesini lagi bang? Lo mau ketemu sama temen lo 
lagi?" Tanya Keysha bingung. 


Pasal nya di sini lah dia pertama kali bertemu dengan Arga. 
"Iya, gue disuruh Arga ngajak lo kesini aja" Ucap Vano. 


"Hah? Kapan lo ngomongin nya. Perasaan tadi gue liat lo ga 
sempet megang hp?" tanya Keysha 


"Telepati" Ucap Vano asal 
"emang bisa?" tanya Keysha polos. 


"Io punya otak mikir napa Key?! Emang nya megang hp 
harus berapa menit sampe ga sempet megang hp?" geram 
Vano. 


"ya se suka lo lah bang" jawab Keysha santai yang kontras 
dengan Vano yang sedang kesal dengan adik nya ini. 


Setelah mereka masuk. Mereka melihat Arga dkk sudah 
berkumpul di pojok. 


Arga yang menyadari miliknya datang pun memberikan 
senyum kecil kepada Keysha. 


"sini" ucap Arga kepada Keysha tapi yang menyahut malah 
"Ogah Ga gue masih normal" sahut Vano. 


"sapa yang ngomong sama lo? Gue ngomong sama Key" 
Ucap Arga santai yang disusul gelak tawa dari teman nya. 


Dan akhirnya pun Keysha duduk di samping Arga, dan Vano 
duduk di samping Keysha. 


Ya jadi Keysha sekarang sedang berada dilingkup para 
cogan. 


"Pesen?" tanya Arga ke Keysha. "Eh iya kak" jawab Keysha 
setengah kaget, 


Pasal nya tadi Arga hanya diam dan tiba-tiba bertanya. 


Dan Arga pun langsung memanggil seorang waiters yang 
langsung dengan sigap menyatat pesanan mereka, 


Setelah selesai waiters itu pun langsung pergi untuk 
menyiapkan makanan nya. 


"Dek?" panggil Vano. 
"apa bang?" jawab Keysha. 


"gapapa" ucap Vano sambil cengengesan. 
"kirain apaan!" ucap Keysha 


"Key?" kali ini yang memanggilnya adalah Kevin. 
"Iya?" Jawab Keysha sambil menatap Kevin. 


"Jangan di tatap nanti dia suka" Ucap Arga tidak suka dan 
langsung menarik Keysha mendekat kepada nya. 


~ P 


Makasih udah mau baca cerita gaje aku ini hehe, 
makasih banyak ya 


PART 8 


"Jangan di tatap nanti dia suka" Ucap Arga tidak suka dan 
langsung menarik Keysha mendekat kepada nya. 


"eh?" kaget Keysha. 
Sedangkan Vano,Kevin, dan Aldo hanya mengkerutkan 
kening bingung. 


Dan Arga yang tidak suka dengan balasan Keysha langsung 
saja Arga mengangkat tubuh mungil Keysha dan 
mendudukan nya di pangkuan nya. 


"eh em kak?" ucap Keysha. 

"Hm?" Sahut Arga sambil meletakan kepala nya di bahu 
Keysha. 

"em aku duduk sendiri ya? Ga enak di lihat orang dan disini 
kan juga ada kak Aldo, Kevin, Vano" ucap Keysha sedikit 
hati-hati. 


"gaapa biarin kayak gini gue lagi pengen" ucap Arga santai 
yang kontras dengan jantung Keysha yang seakan akan 
sedang lari maraton. 


"Tapi kak--" ucap Keysha terpotong karena Arga sudah 
menyahutnya "diem atau gue cium lo disini" ucap Arga 
sedikit tegas. 


Sedangkan Vano yang notabe nya adalah kakak nya Keysha 
hanya diam saja. Tidak kelewat batas toh? biarin aja. ("Ga 
kelewat batas mata mu itu tu tempat umum Van!" "Diem lo 
thor!" "gue ilangin baru tau rasa lo!" "Eh thor jan ngambek 
ya gue bungkus in deh ya" "ya udh" “Udah udah skip aja 
hehe) 


Keheningan terjadi di antara mereka, yang membuat Keysha 
tidak nyaman karena yaa Keysha cukup dibilang orang yang 
tidak bisa diam. 


"Jam berapa?" ucap Arga tiba-tiba 
"masih sore jam set 8" jawab Kevin. 


"hmm gue pinjem adek lo dulu nanti langsung gue 
kembaliin ke rumah" ucap Arga yang langsung menurunkan 
Keysha dari pangkuan nya dan langsung menarik nya. 


~~ ew 


"Mau kemana kak?" tanya Keysha. 
Dan Arga menoleh kan kepala nya sambil mengangkat 
sebelah alis nya. 


Apakah ada yang salah? Oh iya bego Batin Keysha. 


"Mau kemana Ga?" ulang Keysha. 
"apart" jawab Arga santai. 


Hah apart? Mau ngapain? Ah engga engga Batin Keysha. 


"ngapain?" tanya Keysha. 
"mau nya?" ucap Arga sambil menunjukan smirk nya. 


"eh emm" ucap Keysha gugup. 

"engga engga, liat aja nanti" Ucap Arga sambil mengusap 
rambut Keysha. 

"hmm" gumam Keysha. 


-|w — 


Ngapain ke sini? Batin Keysha. 
"gak ngapa ngapain kok" ucap Arga seolah-olah tau apa 
yang dipikirkan oleh Keysha. 


Kok dia bisa tau?apa dia cenayang? Batin Keysha. 
"gue bukan cenayang" ucap Arga. 
"udah ayo keluar" sambung Arga. 


Sekarang Keysha dan Arga sedang berada di taman kota, 
cukup sepi mungkin karena sudah menjelang malam. 


Arga pun menggenggam erat tangan Keysha seakan-akan 
Keysha akan hilang jika dia melepaskan nya. 


Dan Arga membawa Keysha untuk duduk disalah satu 
bangku yang kosong yang tersedia di taman tersebut. 


ARGA DAN KEYSHA POV 


"Key?" 
"iya kak?" 
"Io sayang gak sama gue?" 


Pertanyaan macam apa itu Batin Keysha. 
"gatau" 


"hmm, gue sayang sama lo Key. Gue juga akan nunggu lo 
buka hati ke gue, Gue ga tau sama hati gue, 

dari sekian banyak cewek hati gue milih elo, gue ingin lo 
bisa nerima gue apa adanya, gue ingin lo selalu bersama 
gue, 

gue juga ingin lo selalu di samping gue bahkan kalau bisa 
sampai kita tua nanti" 


Keysha di buat speechles dengan ucapan Arga tersebut. 


"gue tahu Key gue emang laki-laki yang jauh dari kata 
sempurna dan gue ingin lo yang ngelengkapin kekurangan 
gue, gue sendirian Key" Ucap Arga. 


"Orang tua kakak?" Tanya Keysha. 
"Mereka sibuk kerja" Ucap Arga datar. 


Arga tiba tiba memeluk Keysha, Keysha yang semula 
terkejut dengan perlakuan Arga yang tiba tiba di buat 
membeku sesaat 

Tak lama kemudian dia kembali ke dunia nyata dan 
membalas pelukan Arga. 


Arga yang merasakan Keysha membalas pelukan nya 
langsung mengeratkan pelukan yang sempat longgar tadi. 


"Gue ga bisa janji untuk selalu bersama mu kak tapi gue 
usahain agar kita selalu bersama dan gue juga akan usaha 
bikin lo bahagia dengan cara gue" Ucap Keysha sambil 
tersenyum setelah mengurai pelukan mereka. 


— P3 


Makasih yang udah mau baca cerita gaje aku ini 
makasih banyak mwehehe 


PART 9 


Gue ga bisa janji untuk selalu bersama mu kak tapi gue 
usahain agar kita selalu bersama dan gue juga akan usaha 
bikin lo bahagia dengan cara gue -Keysha 


Semenjak kejadian ditaman, Hubungan Arga dan Keysha 
semakin baik. 


Dan sekarang Arga sedang dalam perjalanan menuju rumah 
Keysha. 


Sesampai nya di rumah Keysha, Arga melihat Keysha sudah 
menunggu di depan. 


"pagi" sapa Keysha 
Dan Arga hanya membalasnya dengan senyum kecil. 


Kalo disapa itu di jawab tapi ini? Malah senyum senyum 
doang Gerutu Keysha dalam hati yang tanpa sadar ia ucap 
kan. 


Arga yang mendengar itu hanya terkekeh. 
"Pagi juga" Balas Arga sambil mencubit pipi Keysha gemas. 


"ayo nanti keburu telat" sambung Arga 
“siap" jawab Keysha. 


Sesampainya di sekolah mereka langsung menjadi pusat 
perhatian pasalnya Keysha telah dibonceng oleh Arga sang 
most wanted SMA GARUDA. 


Setelah Arga selesai memarkirkan sepeda nya Keysha pun 
langsung turun. 


"Kak eh Ga gue langsung ke kelas dulu ya" pamit Keysha. 


"Tunggu, bareng gue" ucap Arga sambil turun dari motor 
nya dan langsung meraih tangan Keysha untuk di genggam 
nya. 


Saat Arga dan Keysha melewati koridor banyak yang 
berbisik-bisik tentang mereka. 


Arga gue kok sama dia sih! 

Ihh ganjen! 

Halah cantik juga cantik an gue! 

Potek gue anjirr 

Ihh cuople goals new nihh 

Apaan sih lo cocok an juga sama gue! 
Ngimpi lo. 

Kira-kira seperti itu lah ucapan para netijen . 


Sedangkan Arga yang sudah terbiasa hanya melewati nya 
dengan wajah datar sedangkan Keysha yang tidak biasa 
menjadi pusat perhatian sedikit risih. 


Sesampainya di kelas Keysha. 
"Belajar yang bener nanti gue jemput ke kantin" ucap Arga. 
"Iya" Ucap Keysha. 


Setelah Keysha masuk ke kelas nya Arga pun melangkah 
kan kaki nya ke rooftop. 


la telah sepakat untuk ke rooftop bersama Aldo dan Kevin 
untuk bolos jam pertama karena pelajaran sejarah yang 
membosan kan. 


Mereka di rooftop hanya saling berbincang dan memainkan 
hp nya sambil menunggu bel istirahat. 


KRINGG 


Arga dkk pun meninggalkan rooftop dan menuju ke kelas 
Keysha. 


Di lain sisi.. 
"Kuy ngantin" Seru Nara. 
"Kuy" Seru Kirana dan Dara sedangkan Keysha. 


"Eh emm gue nunggu Arga dulu katanya dia mau kesini" 
ucap Keysha. 


"Yang udah jadian mah beda" Ucap Kirana. 


"Apaan sih" ucap Keysha. 
"Apaan sih apaan sih apaan noh di depan pintu" ucap Dara. 


Mereka pun serempak menoleh kearah pintu karena ucapan 
Dara tersebut. 


Dan ternyata di pintu sudah ada Arga dkk yang sedang 
menunggu Keysha keluar. 


Keysha pun menghampiri Arga. 


"udah?" tanya Arga. 
"udah hehe, langsung ke kantin?" Ucap Keysha. 


Arga pun hanya mengangguk sebagai jawaban nya. 


"Teman-teman ku aku ajak ya?" tanya Keysha hati-hati. 


Arga mengangkat sebelah alis nya seolah berkata "siapa?" 
dan Keysha langsung menunjuk kearah 3 teman nya. 


Arga hanya mengangguk sebagai respon. 
Dan Keysha? la langsung pergi kearah teman-teman nya 
dan mengajak mereka ke kantin bersama. 


~ P 


Makasih udah mau baca cerita gaje aku. 
Makasih banyak ya mwehehe 


PART 10 


Sesampainya di kantin mereka duduk di kursi paling pojok 
kursi yang menjadi milik Arga dkk. 


"Mau pesen apa?" Tanya Nara. 
"Biasa nya" jawab Keysha dkk serempak. 
"Ok" balas Nara. 


Belum sempat Nara akan melangkahkan kaki tapi udah ada 
yang memanggil nya. 


"Lo gak nawarin kita-kita?" Tanya Aldo. 

"emm engga kak, kalo kakak-kakak mau pesan ya pesan 
sendiri kan kakak laki-laki masa mau nitip ke perempuan" 
Balas Nara. 


"Hm hm hm.. Ga usah ceramah juga kali kalo ga mau ya 
udah tinggal bilang ngga aja pake acara ceramah dadakan 
segala" Ucap Kevin. 


"Hehe" Nara pun hanya cengengesan melihat kekesalan 
Kevin akibat ulahnya. 


~ P 


Akhirnya pun Nara dan Kevin sudah kembali dengan 
membawa nampan yang berisi dengan pesanan mereka. 


Dan keadaan yang semulanya ramai karena adanya debat 
antara Keysha dan Aldo sekarang menjadi hening dan hanya 
ada dentingan sendok yang saling bersahutan. 


"Heh lo Keyy" Panggil Aldo. 
"Apaan lagi sih kak?" Balas Keysha malas. 


"Lo kok mau sih pacaran sama es batu gini" Ucap Aldo 
sambil melirik Arga. 
"Siapa maksud lo" Sahut Arga. 


"Eh gak boss" Ucap Aldo sambil mengangkat jari dengan 
membentuk peace. 


Tapi Aldo masih bertanya lewat isyarat mata dengan Keysha. 


"Aku mau gak mau juga gak ada pengaruh nya kak, itu kan 
keputusan sepihak dari kak Arga" Jawab Keysha malas. 


"Apa maksud mu Key?" Tanya Arga. 
"Emang benar kan kak?" Balas Keysha. 
"Hm terserah lo" Balas Arga acuh. 


Untung ganteng kalo enggak mungkin udah gue jadiin 
daging cincang tu orang truss gue berikan ke pak Tono Batin 
Keysha. 


Sekilas info pak Tono adalah penjual bakso yang ada di 
kantin sekolah Keysha. 


~ P 


Sepulang sekolah seperti biasa Arga akan mengantar 
Keysha pulang. 


"Makasih ya kak" Ucap Keysha. 
"Yaudah sana masuk" Ucap Arga. 


"Iya kak, kaka- eh Ga hati hati" Ucap Keysha. Dan Arga 
hanya mengangguk kan kepala sebagai respon. 


Sesudah Arga memastikan Keysha masuk rumah, Arga 
langsung menghidupkan motor nya dan hendak pergi. 


Namun ada sebuah notifikasi masuk yang membuat Arga 
mengurungkan niat nya dan beralih melihat notifikasi 
tersebut. 


Ting! 


Kevin. 
Dhika cari gara-gara lagi. 


Otw-Send. 


Arga pun langsung memasuk kan hp nya ke kantong dan 
melaju kan motor nya ke Basecamp tempat biasa geng Arga 
berkumpul. 


Sesampainya di sana Arga langsung disambut oleh teman- 
teman nya yang memang biasa menjadi anggota nya saat 
sedang seperti ini. 


"Untung lo cepet dateng nya. Mereka udah nunggu kita di 
gudang tua" Ucap Bagas salah satu anggota geng nya. 


"Ayo" Ucap Arga sambil menaiki motornya kembali dan 
langsung melajukan motornya ke arah gudang tua. 


Dan langsung di ikuti oleh lain nya. Saat di jalan banyak 
pengguna jalan yang menyumpah serapahi mereka karena 
suara motor mereka yang bising. 


Walaupun mereka mengendarakan motor nya dengan 
kecepatan normal. 


Sesampai nya di gudang tua mereka langsung di sambut 
oleh geng nya Dhika yang terdiri sekitar 30 orang. 


Namun geng Arga tidak kalah banyak bahkan lebih banyak. 
Tapi saat ini hanya ada 20 orang saja. 


"Kenapa lo nyari gara gara lagi?" Tanya Arga santai. 
"Ingin main main aja sama geng banci lo itu" Ucap Dhika. 


Lantas Arga yang mendengar pun langsung tersulut emosi 
bagaimana tidak? Dia orang yang sedang berada di depan 
nya ini telah merendahkan nya dan juga teman teman nya. 


"Cih lo aja gak pernah bisa ngalahin gue saat one by one" 
Ucap Arga. 


"Jangan banyak bacod lo!" Ucap Dhika dan langsung 
memukul pipi Arga. 


"Haha lumayan" Ucap Arga sambil menyeka darah yang 
keluar dari sudut bibirnya. 


Dan tanpa aba aba Arga langsung memukul Dhika dengan 
membabi buta yang langsung disusul oleh geng mereka 
masing masing. 


Karena dengan Arga memukuli Dhika seperti itu sama saja 
mengibarkan bendera perang diantara mereka. 


Bugh 

Bugh 

Bugh 

Saat Dhika hampir setengah sadar Arga melepaskan nya. 
Karena tidak mungkin juga jika dia menghabisi jadi cukup 
dibuat babak belur mungkin itu sudah membuat ia akan 
diarawat di rumah sakit seminggu atau bahkan lebih haha. 
Saat geng Dhika melihat Dhika sang ketua tertatih untuk 


pergi pun langsung ikut pergi meninggalkan geng Arga 
yang tersenyum puas. 


Ya begini lah walaupun mereka kalah jumlah mereka akan 


tetap menjadi pemenang dengan keahlian bela diri masing 
masing. 


~ P 


Makasih selalu saya ucapkan kepada kalian pembaca 
cerita aku. Makasih ya mwehehe 


PART 11 


"Apakah kalian udah dapat kan semua tanda tangan osis?" 
ucap salah satu anggota osis yang bernama Farhan. 


"Beluum" jawab peserta osis serempak. 
"Ok jadi kali ini kalian akan diperbolehkan mencari lagi 
hingga bel istirahat" ucap Farhan lagi. 


"Ok kalian kalau udah paham mari kita mulai dari 
sekarang!" Ucap Fajar yang langsung membubarkan lautan 
manusia. 


~ P 


"Lo udah dapet berapa?" Tanya kirana. 
"27" jawab Keysha. 
"25" jawab Nara dan Dara. 


"kalau lo?" Tanya Nara. 
"25" jawab Karina. 


"Io kok banyak banget Key? Lo kemarin bareng kita kan 
waktu nyari tanda tangan?" Tanya Dara. 


"Gue kemarin ketambahan tanda tangan nya kan Julian 
sama Kak Dio" Jawab Keysha sambil cengengesan. 


"Etdahh hidup lo kelewat enak anjirr dapet tanda tangan 
kak Julian" Jawab Nara. 
"Alhamdhulillah hehe" jawab Keysha. 


Saat bel istirahat mereka pergi ke kantin dan langsung 
bergabung dengan Arga dkk. 


"Eh ada ketek (Keysha jutek)" Ceplos Aldo. 
"Mulut nya" Jawab Keysha yang merasa tersindir. 


"Merasa neng?" Jawab Aldo lagi. 
"Dasar kutil badak" Balas Keysha. 


"Kutil Kuda" Balas Aldo tak kalah sengit. 


Dimulai lah absen hewan yang dilakukan oleh Keysha dan 
Aldo. 


"Kalian itu yaa, ga bisa apa sekali aja akur" Ucap Kevin 
gemas dengan tingkah Keysha dan Aldo. 


"Gak bisa" Jawab Aldo dan Keysha barengan. 


"Dia dulu yang mulai" Ucap Keysha dan Aldo yang saling 
menunjuk satu sama lain. 


"Lo" Balas Aldo. 


"Lo aja kali" Jawab Keysha yang tanpa sadar menggunakan 
lo-gue ke senior nya. 


"Ohh gitu ya lo sekarang, berani pake Lo-Gue sama senior 
hah?" Balas Aldo. 


"Ya masa bodo kamu dulu yang mulai" Ucap Keysha acuh 
namun memperbaiki pengucapan nya. 


"Bego. Katanya masa bodo tapi diperbaiki haha" Balas Aldo 
dengan tawa diakhirnya. 


"Ya biarin lah berarti aku anak baik gak kaya kamu" Ledek 
Keysha. 
"Assudah lah" Ucap Aldo. 


"Udah udah mau pesen apa?" Tanya Kirana. 
"Biasa nya" Jawab Keysha dkk serempak. 


"Kakak kakak nya ngga mau nitip?" Tanya Kirana. 


"Engga deh kita kan laki biar gue pesen sendiri nanti" Ucap 
Kevin. 
"Ok" Balas Karina. 


~ P 


"Itu kenapa" Tanya Keysha yang baru menyadari kalau sudut 
bibir Arga robek. 


"Jatoh" Ucap Arga acuh. 

"Kok disitu yang luka?" Tanya Keysha lagi. 
Arga hanya mengangkat kedua bahu nya acuh. 
Kenapa? Batin Keysha. 


~ P 


"Kumpulkan semua buku kalian ke depan" Ucap salah satu 
anggota osis. 


Para peserta osis pun langsung maju untuk mengumpulkan 
buku mereka masing masing. 


"Ok setelah ini kalian bisa langsung pulang dan besok akan 
di umun kan siapa yang paling banyak mendapat tanda 
tangan osis, 


dan sesuai dengan kesepakatan kemarin yang mendapat 
tanda tangan osis paling banyak akan mendapat hadiah dan 
yang mendapatkan kurang dari 20 akan di hukum,Ok sekian 
selamat siang" Ucap osis tersebut. 


Saat Keysha dkk hendak kembali ke kelas ada suara yang 
memanggil Keysha. 


"Key" Panggil Julian. 
"Eh saya kak?" Tanya Keysha. 
"Iya, lo pulang bareng siapa?" Tanya Julian. 


"Eh aku pulang bareng sama.. Nara ya saya pulang bareng 
Nara kak, kenapa emang nya?" Ucap Keysha. 


"Oh ya sudah gapapa, hati hati ya" Ucap Julian sambil 
tersenyum tipis. 
"Iya kak" Balas Keysha sambil tersenyum. 


~ P 


Makasih untuk kalian yang mau membaca cerita gaje 
aku. Sekian dulu yaa Makasih 


PART 12 


"Kak Arga?" Panggil Keysha. 
Arga hanya mengangkat sebelah alis nya untuk merespon 
panggil an Keysha. 


"Pulbar?" Tanya Keysha. 
"Gak. Lo pulang sendiri" Ucap Arga datar. 


"Loh kok gitu?" Ucap Keysha. 
"Ya emang gini" Balas Arga kembali datar. 


"Ya udah deh, abang masih ada?" Tanya Keysha. 


"Gak, Vano udah pulang" Ucap Arga. 
"Yahh kok gue ditinggal sih, ya udah kak aku duluan" Ucap 
Keysha. 


"Hm" Arga hanya berdehem untuk merespon ucapan Keysha 
dan langsung berlalu keparkiran. 


Kemarin aja bilang nya aku sayang kamu aku mau kamu 
ngelengkapin kekurangan aku ash bulshit. Batin Keysha. 


"Cih orang, tau gini tadi gue bisa bareng sama kak Julian, 
kan lumayan gak ngeluarin ongkos" Gerutu Keysha. 


"Gue jadi kayak orang gila aja ngomong sendiri mending 
gue langsung pulang aja" 
Ucap Keysha. 


Saat Keysha sedang berjalan melewati koridor ia bertemu 
dengan Julian dan.. 


"Sendiri aja neng?" Ucap Julian sambil menaik turun kan alis 
nya. 


"Dih kok kakak jadi gini sih? Abis kesambet penunggu ruang 
osis kak?" Ucap Keysha yang diakhiri dengan kekehan. 


"Haha engga mana berani sama gue tuh makhluk lain" Ucap 
Julian percaya diri. 

"Dih iya ga berani karena takut liat muka kakak yang 
nyeremin gitu" Ucap Keysha. 


"Berani lo sama gue?" Ucap Julian. 
"Kenapa gak berani?" Balas Keysha. 


"Ya secara gue kan osis tertampan yang banyak fans nya, 
kalo lo berani sama gue lo gak takut nanti di marah in sama 
para fans gue?" Ucap Julian sambil membenarkan jambul 
nya. 


"Pede gila!" Ucap Keysha. 
"Hahaha" Julian pun hanya tertawa terbahak bahak. 


Disini Keysha melihat sisi lain Julian, Julian yang biasanya 
Tegas, dan Mementingkan gaya Cool nya sekarang menjadi 
Julian yang berbeda, serasa bukan Julian. 


"Ok ok kembali lagi, sendiri aja?" Tanya Julian setelah 
menghentikan tawa nya. 
"Iya" Jawab Keysha seadanya. 


"Katanya bareng temen lo yang namanya sapa tuh Nara?" 
Ucap Julian. 
"Dia ada urusan mendadak tadi" Alibi Keysha. 


"Oh kalau gitu bareng gue aja gimana?" Ucap Julian. 
"Gaapa kak?" Ucap Keysha. 


"Iya gaapa tenang aja gue jomblo jadi gak akan ada yang 
marah" Ucap Julian. 


"Ya sudah dehh, tapi beneran gaapa kan?" 
Ucap Keysha memastikan. 


"Iya Keyshaa" Ucap Julian sambil memanjangkan akhir 
Kalimat nya. 


"Hehe iya iya sans aja napa sih" Ucap Keysha sambil 
terkekeh. 


Sesampainya di parkiran Julian langsung menaiki motornya. 


"Eh Keyy sorry nih gue cuma bawa helm satu doang" Ucap 
Julian. 
"Iya gaapa sans aja kali" Balas Keysha. 


Saat diperjalan diisi oleh gurauan gurauan yang di 
keluarkan oleh Julian yang dapat membuat Keysha nyaman 
dalam seperkian detik saja. 


"Makasih ya kak" Ucap Keysha setalah turun dari motor 
Julian. 
"Iya, gue langsung balik ya" Ucap Julian. 


"Gak mau mampir dulu kak?" Tawar Keysha. 
"Enggak lain kali aja deh" Ucap Julian dan menyalakan 
motor nya kembali. 


"Ya udah lo masuk sana, gue balik" Ucap Julian. 
"Iya sekali lagi makasih dan hati hati ya" Ucap Keysha. 


"Iya, Sampai jumpa besok" Ucap Julian dan langsung 
meninggalkan pekarangan rumah Keysha. 


Tanpa mereka sadari ada seseorang yang dari tadi melihat 
interaksi dua orang tersebut. 


~ P 


Makasih banyak ya tetap baca cerita aku ya hehe 


PART 13 


"Lo kok di anter sama si Julian?" Tanya Vano saat Keysha 
sudah masuk rumah. 


"Ya gaapa" Jawab Keysha. 
"Arga kemana?" Tanya Vano lagi. 
"Sibuk kali" Balas Keysha. 


"Sibuk apaan?" Tanya Vano 
"Ya mana gue tau bang" Ucap Keysha kesal karena 
mengingat sikap Arga hari ini. 


"Gue ke kamar dulu capek mau tidur" Ucap Keysha. 
"Ya nanti sore kita keluar makan" Ucap Vano. 


Keysha hanya mengacungkan jempolnya sambil berlalu ke 
Kamar nya. 


Sesampai nya Keysha di kamar dia langsung merebahkan 
tubuhnya di atas kasur empuk nya. 


Kak Arga kenapa ya? Kok dia tiba tiba berubah gitu?. Batin 
Keysha. 


Drrt drrt 


Kak Arga 
Sorry tadi gue lagi bete 


Read 


"Bete ya bete aja kali ga usah berimbas ke sekitar nya juga" 
Protes Keysha. 


"Bodo ah mending gue tidur" Sambung Keysha berbicara 
pada diri nya sendiri. 


~ P 


Tok tok tok 


"Keyy bangun siap siap sana" Ucap Vano. 
"Hoaam.. Apaan sih bang ganggu orang tidur aja" Dumel 
Keysha dari dalam kamar. 


"Bangun cepetan, kita mau keluar makan" Ucap Vano. 
"Iya iya gue siap siap dulu" Balas Keysha. 


"Cepetan 20 menit ga ke bawah lo gue tinggal" Ucap Vano 
dan langsung berlalu meninggalkan kamar Keysha. 


Tak butuh waktu lama Keysha telah siap dalam waktu 15 
menit. Keysha pun langsung kebawah untuk menemui 
Abang nya Vano. 


"Mau kemana sih bang?" Tanya Keysha saat sudah di 
sebelah Vano. 
"Makan" Ucap Vano. 


"Iya tauu tadi lo juga udah bilang, maksud gue kita makan 
nya dimana?" Jelas Keysha. "Di tempat makan" Ucap Vano. 


"Terserah lo aja bang" Ucap Keysha pasrah. 
"Hm, ayo" Ucap Vano. 


~~ a 


Dan ternyata itu tempat yang sama seperti kemarin kemarin 
saat mereka makan. Yaa tempat Keysha dan Arga bertemu. 


"Kesini lagi?" Tanya Keysha dengan nada tidak percaya. 
"Iya" Balas Vano. 


"Ga bosen apa?" Ucap Keysha. 
"Gak, udah ayo masuk" Ucap Vano. 


Di dalam hanya ada Kevin dan Aldo, Arga? entah dia 
kemana. 


"Eh ada Keysha" Ucap Kevin. 
"Lo lagi lo lagi" Ucap Aldo. 


"Apa?" Balas Keysha. 
"Gaapa kok hehe" Ucap Aldo. 


"Mana abang lo?" Sambung Aldo. 
"Toilet" Ucap Keysha. 


Setelah itu hanya ada keheningan. 
Vano pun datang, dan langsung memecah keheningan yang 
sempat terjadi. 


"Lo gak pesen Key?" Ucap Vano. 
"Nunggu lo bang" Jawab Keysha. 


"Oh yaudah gih pesen sana" Ucap Vano dan hanya di balas 
anggukan oleh Keysha. 


Setelah Keysha memesan makanan untuk nya dia pun 
mengambil hp nya dan memain kan nya. 


Tapi tiba tiba Keysha berdiri dan menarik perhatian Vano, 
Aldo dan Kevin. 


"Mau kemana?" Tanya Vano. 
"Toilet" Ucap Keysha dan langsung berlalu. 


~ P 


"Sorry telat" Ucap Arga yang baru saja sampai. 
"Dari mana lo?" Tanya Kevin. 


"Nganterin Zaskia" Ucap Arga. 
"Zaskia?" Ucap Aldo, Kevin, dan Vano serempak. 


"Hm" Balas Arga. 
"Baru nih? Keysha di kemanain? Ada abang nya nih" Ucap 
Aldo. 


"Sorry van, mungkin ga lama lagi gue bakalan putus ama 
Keysha" Ucap Arga. 


"Hmm, kenapa putus? Kok lo lebih milih Zaskia sih dari pada 
adik gue?" Ucap Vano yang mulai tidak bersahabat. 


"Gue udah bosen" Ucap Arga santai. 
"Bangsat!" Ucap Vano dan langsung meng hadiahi bogeman 
ke wajah Arga. 


Dan sontak Arga mundur beberapa langkah karena belum 
siap. 


"Apa apaan sih lo!" Ucap Arga sambil menyingkirkan Vano. 


"Adik gue itu juga manusia bukan barang yang saat lo udah 
bosen bisa lo buang gitu aja!" Ucap Vano dengan nafas 
memburu menahan amarah. 


"Iya gue tau tapi ya emang gue udah bosen sama dia" Ucap 
Arga. 


"Ya udah tinggal putus aja repot" Ucap seseorang di 
belakang mereka. 


"Kok ada elo?" Ucap Aldo. 
"Gue dari tadi di sini nyimak aja" Ucap seseorang itu. 


"Kok lo gak nangis kayak perempuan perempuan lain nya 
key? Kan biasa nya kalo diginiin mereka dateng sambil 


nangis nangis gitu" Ucap Aldo. 


"Buat apa nangis? Apa lagi nangis in orang kayak dia!" Ucap 
Keysha sambil menunjuk Arga dengan dagu nya. 


"Tinggal putus aja ribet! Biar si Zaskia Zaskia itu milikin 
cowok brengsek kaya dia!" Sambung Keysha. 


"Lo boleh hina gue tapi jangan bawa bawa Zaskia!" Bentak 
Arga. 


Sebegitu berarti nya Zaskia di hidup lo kak Batin Keysha. 


"Haha ga usah bentak bentak! Berani kok sama cewek! 
Apalagi mainin hati cewek! Cowok apaan?!" Ucap Keysha 
dengan suara bergetar karena tidak bisa lagi membendung 
rasa sakit di hati nya. 


Keysha yang sudah tidak dapat membendung rasa sakit di 
hati nya langsung segera berlari meninggalkan restoran dan 
berlari entah kemana sampai sampai dia tersandung batu 
dan akhir nya jatuh. 


"Hosh.. Hosh.. Hosh.. Itu semua cuma mimpi? Kok bisa 
berasa kayak nyata banget ya?" Ucap Keysha dengan nafas 
tersenggal senggal karena habis mimpi buruk. 


~~ e 


Cuma mimpi hehe. Makasih 


PART 14 


Keysha sekarang sudah siap untuk berangkat ke sekolah. 
"Bangg ayo berangkat" Ucap Keysha dari luar kamar Vano. 


"Masih pagi anjirr" Ucap Vano setelah membuka pintu kamar 
nya. 


"Pagi apanya?! Sekarang ini udah jam 6 lebih!" Ucap 
Keysha. 


Ahkirnya pun Vano membuka gorden jendela kamar nya dan 
ternyata memang sudah cerah. 


"Kenapa lo gak bilang dari tadi Keysha" Ucap Vano sambil 
bergegas menuju kamar mandi. 


"Gue udah bilang dari tadi tapi lo nya aja yang belum 
penuh" Ucap Keysha dan langsung berlalu meninggalkan 
Kamar Vano. 

"Kok serasa dejavu ya? Cuma beda posisi aja, bodo ah" 
Gumam Keysha. 


Keysha pun menuju ke tempat makan dan menyiapkan roti 
untuk nya dan juga Vano. 


Dan Vano pun sudah turun dengan penampilan yang lebih 
rapi dari pada tadi. 


"Nih bang cepetan di habisin udah siang" Ucap Keysha 
sambil menyodorkan roti. 


"Iya iya ya udah ayo" Ucap Vano dan langsung melahap roti 
nya sambil berjalan. 


"Gak di habisin dulu aja? Nanti ke sedak loh" Ucap Keysha. 
"Enggak" Ucap Vano. 


Akhirnya pun Keysha membuntuti Vano dari belakang untuk 
menuju motor Vano. 


"Ini pake" Ucap Vano sambil menyodorkan helm ke Keysha. 


"Iya" Keysha pun langsung mengambil helm nya dan naik ke 
motor Vano. 


"Udah?" Tanya Vano. 
"Udah ayo" Ucap Keysha. 


Vano pun menancapkan gas nya dan berlalu menuju 
sekolah. 


Akhirnya motor Vano memasuki area sekolah. 


Setelah Vano memarkirkan motor nya Keysha pun langsung 
turun dan memberikan helm nya ke Vano. 


"Gue ke kelas dulu ya" Ucap Keysha. 


"Iya hati hati nanti kalo ada semut lewat minggir dulu" Ucap 
Vano dan diakiri dengan kekehan. 


"Hm" Gumam Keysha sambil berlalu meninggalkan Vano. 
Brukk 


Saat menuju kelas nya tanpa sengaja Keysha menabrak 
seseorang. 


"aww" Rintih Keysha sambil mengelus elus kening nya. 


"Kalo punya mata di pake" Ucap seseorang yang telah di 
tabrak Keysha. 


"Sorry" Ucap Keysha dan langsung berlalu meninggalkan 
orang itu tanpa melihat wajah nya. 


Seseorang itu mencekal pergelangan tangan Keysha dan 
berhasil menghentikan nya. 


"Enak aja lo bilang sorry gitu aja" Ucap seseorang itu. 


"Halah di tabrak ga lecet aja" Ucap Keysha sambil menepis 
tangan seseorang itu. 


"Lo itu adek kelas belagu" Ucap seseorang itu. 


Akhirnya pun Keysha mengangkat kepala nya dan melihat 
nametag nya Rafa Andhika. 


"Truss apa kalo gak minta maaf?" Ucap Keysha santai. 


"Lo harus jadi milik gue" Ucap Rafa. 
"Hah? Kamu ngigau?" Ucap Keysha. 


"Enggak gue sadar" Ucap Rafa. 
"Gue udah punya" Ucap Keysha. 


"Siapa? Arga? Haha dia aja udah gak peduli sama lo" Ucap 
Rafa. 


Memang sudah seminggu berlalu tapi hubungan Keysha dan 
Arga seperti jemuran, di gantung ga jelas. 


"Gak usah sok tau" Ucap Keysha. 
"Emang kan?" Ucap Rafa. 


Keysha diam karena memang ucapan Rafa ada benar nya 
bahkan Arga menanyakan kabar nya saja tidak pernah. 


Boro boro nanya in kabar waktu pas pas an aja gak pernah 
nyapa. 


"Gimana? Mending lo sama gue" Ucap Rafa. 


"Enggak makasih" Ucap Keysha dan langsung berlalu 
meninggalkan Rafa. 


Seharus nya lo gak nyia nyia in cewek kek gini Ga Batin 
Rafa. 


-w e 


Makasih semua nya 


PART 15 
Happy satnight 
And 
Happy reading 
<> 
Kringg 


Bel pertanda istirahat sudah menggema di seluruh penjuru 
sekolah. 


"Kuy ngantin" Ucap Kirana. 
"Kuy" Jawab Keysha, Nara dan Dara serempak. 


Setelah mereka sampai di kantin Nara melihat Arga dkk 
yang sedang bercanda ria. 

"Eh Key itu ada cewek di sebelah kak Arga" Ucap Nara 
sambil melihat ke arah bangku Arga dkk. 


Keysha, Dara dan Kirana yang mendengar penuturan Nara 
pun segera melihat ke arah yang di maksud Nara. 


Deg! 


Entah mengapa hati Keysha merasa sakit yang dia sendiri 
tidak tau apa penyebab nya. 


"Biarin sih" Ucap Keysha santai yang bertolak belakang 
dengan hati nya. 


"Lo gak cemburu Key?" Tanya Dara. 
"Secara sekarang kan lo pacar nya" Sambung Kirana. 


"Gak sih, B aja" Ucap Keysha yang masih menyembunyikan 
perasaan nya. 


"Ya udah ayok keburu penuh nanti" Sambung Keysha. 


Akhirnya pun Keysha dkk sudah menemukan bangku yang 
bersebelahan dengan bangku Arga dkk. 


Karena ya memang hanya bangku itu saja yang masih 
Kosong. 


"Pesen apa?" Tanya Nara yang bersedia dengan suka rela 
untuk memesan kan. 


"Siomay sama jus Alpukat" Ucap Keysha. 
"Bakso sama jus mangga" Ucap Dara. 
"Siomay sama es jeruk" Ucap Kirana. 


Nara pun mengangguk dan hendak pergi sebelum Keysha 
memanggil nya. 


"Eh Nar gue siomay nya yang pedes ya" Ucap Keysha, dan 
Nara hanya mengangguk dan berlalu. 


Tak butuh waktu lama Nara datang dengan membawa 
nampan yang berisi pesanan teman teman nya. 


"Nih Key khusus untuk mu yang extra pedas" Ucap Nara 
sambil menyodorkan Siomay milik Keysha. 


"Hehe makasih Nara sayang" Ucap Keysha sambil 
cengengesan. 


"Iya yang pedes Key biar gak panas liat itu" Ucap Kirana 
sambil melirik bangku Arga dkk. 

"Hm" Keysha hanya bergumam dan yang lainnya hanya 
manggut manggut. 


~ P 


Saat mereka sedang makan tanpa sengaja Keysha dapat 
mendengar obrolan antara Arga dengan teman teman nya. 


"Zas? Lo gak makan?" Ucap Arga. 
"Enggak Ga nanti aja" Ucap Seseorang yang di paggil 'Zas' 
oleh Arga. 


"Nanti lo sakit gimana?" Ucap Arga lembut. 
"Enggak enggak" Ucap 'Zas' 


"Zaskia Zaskia lo itu kebiasaan jadi tambah sayang tau gak" 
Ucap. 


"Bisa aja ish kamu mah" Ucap Zaskia dengan terkekeh. 


"Eh Ga kalo Keysha liat gimana? Lo gak kasian sama dia?" 
Tanya Kevin. 
"Biarin aja" Ucap Arga santai. 


"Siapa Keysha?" Tanya Zaskia. 
"Bukan siapa siapa kok" Jawab Arga. 


Hati Keysha yang mendengar ucapan Arga pun mencelos 
dan tidak percaya dengan ucapan Arga barusan. 


Tanpa aba aba Keysha mendorong kursi nya dengan 
kencang dan langsung berlalu meninggalkan kantin. 


Akibat suara yang cukup berisik tadi membuat perhatian 
sebagian penghuni kantin menoleh ke tempat Keysha tadi 
begitu pula dengan Arga dkk. 


Apa Keysha tadi mendengar semua nya ya? Batin Arga. 


"Ga?" Panggil Aldo. 
"Hm" Sahut Arga. 


"Lo gak mau ngejar terus jelasin semua nya gitu?" Tanya 
Aldo. 
"Gak" Ucap Arga. 


Akhirnya pun mereka melanjutkan makan mereka yang 
tertunda akibat memberi pertanyaan dan menyimak Arga. 


Kasian Keysha dia pasti salah paham dan hati nya pasti 
sakit Batin Aldo. 


Kasian gue sama Keysha gak seharus nya dia disakiti kek 
gini Batin Kevin. 


Maafin gue Key Batin Arga. 


~ P 


Makasih, dan maaf gaje (emang selalu gaje kali) 
hehe iya iya maaf ya karena bingung mau nulis apa 
lagi hehe 


PART 16 


Keysha berlari dengan tak menentu, dia hanya mengikuti 
arah kaki nya berlari dan dia sekarang disini di halaman 
belakang sekolah yang selalu sepi. 


Sebener nya gue ini kenapa? Gue kan gak ada rasa sama 
dia kok gue merasa sakit saat denger tadi, kenapa?! 


Kenapa juga harus dia? Kenapa dia yang aku kira bisa 
menjadi yang terbaik tapi ternyata? Malah pergi dan 
memilih yang lain yang lebih sempurna 


Kalo emang gak ada niat serius seharus nya gak gini juga. 
Batin Keysha 


Dan entah sejak kapan air mata meluncur dengan deras 
membuat aliran sungai di pipi Keysha. 


Keysha menutup wajah nya dengan kedua tangan nya 
sambil menggigit bibir bawah nya agar tidak ada isakan 
yang keluar 


Namun percuma saja isakan isakan kecil tetap keluar 
dengan sendiri nya. 


"Lo tambah jelek kalau nangis" Ucap seseorang. 


"Gue emang udah jelek" Ucap Keysha dengan suara serak 
dan masih enggan mengangkat wajah nya. 


"Makanya jangan nangis nanti tambah jelek bego" Ucap 
seseorang itu lagi. 


Keysha pun mengangkat kepala nya dan melihat siapa 
orang itu. 


"Kak Rafa?" Ucap Keysha masih dengan suara serak. 


"Jangan nangis" Ucap Rafa sambil tersenyum dan 
menghapus air mata Keysha dengan ibu jari nya. 


Keysha tidak menolak nya dia malah tersenyum mendapat 
kan perlakuan seperti itu. 


"Lo kalau butuh sandaran ada gue, sini" Ucap Rafa sambil 
merentankan tangan nya. 


Keysha sempat ragu dengan kode Rafa tetapi dia sekarang 
memang sedang membutuhkan sandaran dan tanpa aba 
aba Keysha langsung saja berhambur memeluk Rafa. 


Dan di pelukan Rafa, Keysha kembali menangis 
menumpahkan semua gumpalan di hati nya yang membuat 
nya sesak dari tadi. 


"Lepaskan, luapin semua nya biar lo lega" 
Ucap Rafa sambil membalas pelukan Keysha dan mengelus 
lembut rambut Keysha. 


"Dia jahat hiks dia lebih hiks memilih yang lain hiks dari 
pada hiks aku" Ucap Keysha dengan isakan yang 
menyertainya. 


"Biar waktu yang jawab semua nya" Ucap Rafa. 


Rafa mengetahui ada yang mengintai nya tapi dia tidak 
menghiraukan nya, sedangkan Keysha tidak dapat 
merasakan apapun selain sesak di hati nya. 


~ P 


Arga melihat Keysha pergi ke halaman belakang tapi Arga 
membiarkan nya. 


Namun saat dia hendak pergi Arga melihat Rafa menuju ke 
halaman belakang. 


"Ngapain dia ke belakang?" Guman Arga pelan. 


"Siapa yang ke belakang?" Tanya Zaskia. 
"eh, bukan siapa siapa kok" Ucap Arga. 


"Zas ke kelas di anter sama Aldo sama Kevin ya?" Ucap Arga 
lembut. 


"Kamu mau kemana?" Tanya Zaskia. 
"Ke Toilet bentar" Ucap Arga. 


"Ya udah deh aku duluan ya" Ucap Zaskia. 
"Iya hati hati" Ucap Arga. 


Zaskia dan kedua curut itu pun pergi meninggalkan Arga 
sendiri. 


Setelah di pastikan aman Arga langsung pergi menuju 
halaman belakang. 


Di halaman belakang Arga dapat menyaksikan semua nya 
dari mulai Keysha menangis dan memeluk Rafa. 


Bangsat Umpat Arga. 


Akhirnya Arga memutus kan pergi meninggalkan Keysha 
dan Rafa yang hanya bisa membuat hati nya sakit. 


~ P 


Saat pelajaran sudah di mulai Keysha hanya diam, dia 
melihat ke depan namun pandangan nya kosong. 


Teman teman nya tidak tau apa yang terjadi dengan Keysha 
kecuali Dara 


Ya Dara tadi juga mendengar obrolan antara Arga dkk 
Karena Dara duduk bersebelahan dengan Keysha tadi. 


Sepulang sekolah Keysha bergegas pulang teman teman 
nya yang tidak tau apa apa memilih diam 


Mereka berfikir mungkin Keysha belum siap bercerita 
tentang masalah nya 


Dan mereka menunggu membiarkan Keysha menceritakan 
nya sendiri 


Dara yang mengetahui nya sangat merasa kasihan dengan 
sahabat nya tersebut 


Gue tau perasaan lo pasti sakit Key, tapi gue yakin lo pasti 
kuat Batin Dara. 


~ P 


Keysha sedang berjalan ke arah parkiran untuk menemui 
Vano. 


Tapi dia disuguh kan dengan pemandangan tidak 
menyenang kan 


Disana ada Arga dan Zaskia, Kevin dan Aldo? Entah kemana 
2 curut itu. 


Keysha terus saja berjalan seolah olah mereka yang berada 
di depan nya nge blur. 


"Dorr!" 


Tiba tiba Kevin dan Aldo datang dari arah belakang Keysha 
dan mengagetkan nya 


Keysha menjadi diam mematung karena kaget. 


Aldo dan Kevin hanya tertawa terpingkal pingkal telah 
berhasil mengejutkan Keysha. 


"Eh, Kalian berdua itu yaa, untung aku gak punya riwayat 
jantung" Ucap Keysha. 


"Iya iya Keyy maafin kita berdua deh" Ucap Kevin setelah 
menyelesai kan tawa nya. 


"Ok gue maafin" Ucap Keysha. 
"Vano mana?" Tanya Aldo. 


"Gatau parkiran mungkin" Balas Keysha. 
Aldo sama Kevin hanya manggut manggut sebagai respon. 


"Eh Key?" Panggil Aldo. 
"Apa?" Balas Keysha. 


"Hubungan lo sama Arga gimana sih?" Tanya Aldo. 


Pertanyaan Aldo tadi mampu memberhentikan langkah kaki 
Keysha 


Dan secara otomatis Aldo dan Kevin juga berhenti karena 
posisi mereka di belakang Keysha 


"Key? Lo gapapa kan?" Tanya Aldo memastikan. 
"Eh aku gapapa kok kak" Ucap Keysha. 


"Hubungan aku sama kak Arga.. Aku sendiri tidak tau 
gimana kak, tapi dia udah punya yang baru kan? Yang nama 
nya Zaskia Zaskia itu" Ucap Keysha sambil tersenyum. 


Deg! 


Kali ini Aldo dan Kevin yang dibuat mematung. 


Berarti bener dia denger obrolan waktu di kantin Batin Aldo 
dan Kevin. 


"hahaha ngapain sih bahas ga penting, aku udah anggap 
hubungan aku sama kak Arga putus karena kak Arga juga 
sudah punya yang baru, walaupun tidak ada kata putus tapi 
aku menganggap nya begitu" Ucap Keysha. 


Aldo dan Kevin hanya menyimak karena mereka tidak bisa 
berbicara apa apa lagi. 


"Eh udah sampe parkiran aja, aku duluan ya kak" Pamit 
Keysha 


Dan segera berlalu meninggalkan Aldo dan Kevin yang 
masih setia menampilkan wajah cengo nya. 


"Ayo" Ucap Keysha. 

"Kemana?" Bukan Vano yang menjawab melainkan orang 
yang ada di sebelah Vano. 

"Kak Rafa? Kok ada kak Rafa?" Tanya Keysha bingung. 


"Iya Rafa mau main ke rumah, gaapa kan?" Tanya Vano. 


"Gak boleh" Jawab Keysha sewot. 
"Hlah rumah siapa sih! Pokok nya Rafa tetep ke rumah" 
Ucap Vano tak kalah sewot. 


"Kalo udah gitu ngapain nanya!" Ucap Keysha yang hendak 
naik ke motor Vano tapi di cegah oleh Vano. 


"Eits eits lo gak liat ban gue kempes gitu apa?" Ucap Vano. 


Keysha melihat ke arah ban belakang Vano yang memang 
sedang kempes kurang angin. 


"Lo bareng Rafa sana" Ucap Vano. 
"Ya udah ayo pulang" Ucap Keysha. 


Setelah Keysha naik ke motor Rafa, Vano pun mengegas 
motor nya menuju rumah nya. 

"ck di tinggal" Gerutu Keysha. 

"Pegangan" Ucap Rafa. 


"Ogah" Balas Keysha. 

"Nanti jatoh gue syukurin que kalo bawa motor gak kayak 
siput balapan" Ucap Rafa. 

Akhirnya Keysha berpegangan pada tas ransel Rafa. 


Rafa yang melihat itu hanya tersenyum simpul dan 
langsung melaju kan motor nya ke arah rumah Keysha. 


~ P 


Yeay! Saya udah update lagi wkwk gr orang ga ada 
yang nunggu kok, iya iya tau wkwk. 

1060 word khusus untuk part ini mungkin hehe. 
Makasih ya yang masih mau baca cerita gaje aku ini 


*Aku juga mau berterima kasih buat yang udah vote cerita 
aku. Makasih makasih bangett 


PART 17 


Keysha sedang berada di dalam kamar nya, sedang kan 


Vano dan Rafa sedang berada di kamar Vano. 


Gue kira lo gak akan jadi masa lalu tapi ternyata? haha 


Keysha bingung dengan hati nya, Keysha merasa kalau tidak 


memiliki rasa ke Arga 


Tapi entah kenapa denger tadi jadi bikin hati Keysha sakit. 


Gue ini kenapa sih arrgh Batin Keysha sambil menjambak 


rambut nya kasar. 


Di lain sisi.. 


Rafa melihat pintu Keysha terbuka memilih untuk menemui 


Keysha. 
Tok tok tok 


"Keyy" panggil Rafa dari luar kamar Vano. 
"Masuk aja kak" Ucap Keysha. 


"Lo kenapa Key?" Tanya Rafa. 
"Emang aku kenapa kak?" Tanya Keysha balik. 


"Lo gapapa?" Tanya Rafa lagi. 


"Iya aku gapapa kok" Ucap Keysha sambil tersenyum. 


Rafa yang melihat Keysha tersenyum langsung 
mengacak gemas rambut Keysha. 


"Ihh berantakan!" Ucap Keysha. 
"Masih cantik kok" Ucap Rafa. 


"Udah tau kok kalo aku cantik" Ucap Keysha. 


reflek 


"Hii pede, gue kan bilang rambut nya bukan orang nya" 
Ucap Rafa datar. 


Blushh 
Pipi Keysha langsung memerah karena malu. 


Sedangkan Rafa tertawa terbahak bahak karena berhasil 
mengerjai Keysha. 


"Ih kak Rafa" Ucap Keysha sebal. 


"Engga engga, rambut nya emang cantik tapi orang nya 
lebih cantik kok" Ucap Rafa setelah meredakan tawa nya. 


"Makasih" Ucap Keysha. 
"Sama sama ngayas" Ucap Rafa. 


"Apa sih gaje" Ucap Keysha. 
Rafa hanya tertawa setelah sadar apa yang dia ucap kan 
tadi. 


"Gak ada yang lucu kok ketawa" Ucap Keysha. 
"Kamu nya lucu kalo ngambek gitu" Ucap Rafa. 


"Bodo ah" Ucap Keysha sambil melipat tangan nya depan di 
dada. 


"RAFF" Teriak Vano dari dalam kamar. 


"Ya udah Key gue ke abang lo dulu ya" Ucap Rafa dan 
langsung ngacir keluar dari kamar Keysha. 


Sesampai nya Rafa di kamar Vano.. 


"Apaan sih lo!" Ucap Rafa kesal karena waktu nya bersama 
Keysha di ganggu. 


"Apaan apaan lo tadi bilang keluar ngambil minum doang 
tapi gak balik balik" Ucap Vano. 


"Terus mana minum gue? Kata nya mau lo ambilin" Ucap 
Vano lagi. 


"Loh iya lupa" Ucap Rafa karena melupakan tujuan awal nya 
dan malah pergi menemui Keysha. 


"Mager gue nanti aja kalo lo mau minun ambil aja sendiri ini 
kan rumah lo" Ucap Rafa lagi. 


"Serah lo deh serah" Ucap Vano pasrah. 


Akhirnya Rafa mengajak duel main ps hingga tak terasa 
sudah sore. 


Setelah bermain Rafa melihat arloji nya yang sudah 
menunjukan pukul 5. 


"Yahh udah sore, gue balik dulu ya ntar keburu nyokap 
marah" Ucap Rafa. 


"Anak mami lo" Balas Vano sambil terkekeh. 


"Gue itu bukan nya anak mami tapi kalo nyokap gue udah 
ceramah tuh ceramah nya gak akan ada habis nya bisa bisa 
telinga gue yang sakit" Bela Rafa. 


"Iyaa serah lo serah" Ucap Vano kembali pasrah. 


"Ya udah sana pulang" Sambung Vano. 
"Cih gue di usir nih?" Ucap Rafa. 


"Bukan nya tadi lo ya yang minta balik?" Ucap Vano. 


"Iya sih tapi ga usah ngusir juga" Ucap Rafa. 


"Bodo deh serah lo aja mau pulang mau di sini terserah lo 
aja" Ucap Vano. 


"Hehe iya iya gue pamit ke Keysha dulu" Ucap Rafa dan 
langsung meninggalkan kamar Vano. 


"Keyy gue pulang dulu ya" Pamit Rafa dari luar kamar 
Keysha. 


Cklek 


"Mau nganterin gue sampai depan rumah ya?" Ucap Rafa 
sambil tersenyum jahil. 


"Pede amat, orang gue mau ke dapur minun tapi ketepatan 
saat kamu mau pamit kok" Ucap Keysha 


Dan langsung meninggal kan Rafa dengan wajah cengo. 


"Sabar kan lah hati hamba mu ini Ya Allah" Ucap Rafa sambil 
mengelus dada. 


Sedang kan Vano yang dapat mendengar itu hanya tertawa 
dari dalam kamar nya. 


"Jangan ketawa lo Van!!" Teriak Rafa. 


Dan Vano bukan nya mengehentikan tawa nya malah 
semakin mengkeras kan suara tawa nya. 


~ P 


Makasih buat kalian yang masih mau baca cerita aku 
ini 


PART 18 


"Ga" Panggil Rafa. 
"Hm" Sahut Arga. 


"Lo gak kasian apa sama Keysha?" Ucap Rafa. 


"Gue kasian atau enggak sama dia masa dia peduli" Ucap 
Arga. 


"Seharus nya yang bilang gitu itu Keysha bukan lo" Ucap 
Rafa sambil menonyor kepala Arga. 


"Sakit bego" Ucap Arga. 

"Itu gak sebanding sama rasa sakit yang di rasa in oleh 
Keysha" Ucap Rafa. 

"Tau apa lo!" Ucap Arga. 

"Gue tau Ga tadi gue main di rumah nya Key--" 

"Ngapain lo ke rumah nya Keysha?!" Ucap Arga. 

"Anjing dengerin dulu gue ngomong!" Ucap Rafa kesal. 
"Hm" Sahut Arga. 


"Tadi gue ke rumah nya Keysha buat main sama Vano, 


Waktu gue mau ngambil air gue ga sengaja liat kamar 
Keysha terbuka 


Terus gue masuk aja, gue ngobrol sama dia bercanda 
bercanda dia ketawa tapi tawa nya gak sampe ke mata Ga 


Gue tau dia hanya pura pura bahagia buat nutupin 
kesedihan nya" Ucap Rafa dengan sedikit cerita yang di 


buat buat karena bukan nya tadi dia ngetuk pintu dulu ya? 


"Gue sebener nya juga gak ingin kek gini gue sayang sama 
Keysha, 


Sebener nya saat gue liat lo sama Keysha deket gitu gue 
pengen banget nonjok lo 


Karena berani nyentuh milik gue, tapi gue sadar Raf disini 
gue yang salah" Ucap Arga sendu. 


Rafa tidak pernah melihat Arga putus asa sampai seperti ini. 


Dari itu dia berniat untuk membantu Arga keluar dai zona 
ini. 


"Kalau emang lo udah setuju sama Zaskia gaapa lo jalanin 
aja sama Zaskia tapi kalau gitu 


Gue berhak dong ngerebut Keysha dari lo" Ucap Rafa sambil 
tersenyum picik. 


"Gue gak akan biarin itu" Ucap Arga dengan tersenyum 
kecut. 


"Gak lama lagi drama ini akan selesai, lo liat aja" Ucap Arga. 


~ P 


Maaf untuk part ini pendek tapi tenang saja, setelah 
part ini akan ada part lagi yang nyusul. Makassihh 


PART 19 


Pagi ini seperti nya mood Keysha sedang baik, karena dari 
tadi senyum Keysha tidak pernah luntur dari wajah nya. 


Saat Keysha sudah sampai di kelas dia sambut oleh ketiga 
sahabat nya. 


"Eh Key" Ucap Dara sambil menepuk bahu Keysha. 


"Apa?" Ucap Keysha dengan masih memertahan kan 
senyum nya. 


"Kesambet apaan lo?" Ucap Nara menyela Dara yang 
hendak berbicara. 


"Eh babi, gue mau ngomong lo samber aja" Ucap Dara gak 
terima. 


"Hehe sorry abis nya gue penasaran banget ni anak pagi 
pagi udah senyum senyum aja" Ucap Nara cengengesan. 


"Kenapa lo Key?" Tanya Kirana. 
"Gue gapapa" Ucap Keysha santai. 


"Beneran? Lo gak salah minum obat kan?" Tanya Dara. 

"Lo kira gue gila apa pake minum obat" Ucap Keysha sewot. 
"Selow mbak nya selow" Ucap Nara menengahi. 

Karna ku selow- 

Sungguh selow—- 


Sangat selow- 


Tetap selow- 

Santai santai~ 

Jodoh gak akan kemana- 
Karna ku selow- 

Sung- 


"Etdah bocah tambah nyanyi" Ucap Dara yang disusul 
dengan menjitak kepala Keysha. 


"Gapapa biar senang" Ucap Keysha. 
"Terserah lo aja Key" Ucap ketiga sahabat Keysha kompak. 


Kringg 


Suara bel langsung membuat siswa siswi yang sebelum nya 
asik dengan kegiatan nya 


Harus rela menunda nya sejenak agar tidak kena omel guru. 


~ ~ 


Jam pertama telah berlalu dan sekarang sudah waktu nya 
istirahat. 


"Kuy ngantin" Ajak Dara yang mendapat anggukan dari para 
sahabat nya. 


Saat di perjalan menuju kantin Keysha melihat Arga yang 
sedang berjalan dengan Zaskia dan Ke2 curut di belakang 
nya. 


"Udah bahagia" Gumam Keysha sambil tersenyum tipis. 


"Eh Key ngelamun aja lo" Ucap Dara sambil menepuk bahu 
Keysha. 


"Eh apaan sih" Ucap Keysha kaget. 
"Liatin apa lo?" Tanya Dara. 


"Liat jalan" Ucap Keysha santai. 
"Iya in deh" Ucap Dara. 


Keysha kembali melihat ke arah Arga dkk tapi Arga dkk 
sudah menghilang entah kemana. 


"Bodo ah, peduli apa gue" Gumam Keysha. 


Saat sampai di kantin ternyata sudah banyak manusia yang 
ingin mengisi perut mereka. 


Keysha dkk pun duduk di bangku yang masih kosong, 


ya iya lah masih kosong kalau udah ada orang nya mah bisa 
bisa ada keributan nanti. 


"Pesen apa?" Tanya Keysha. 
"Tumben lo mau mesenin Key?" Ucap Nara. 


"Biasa nya tunggu jadi aja" Sahut Kirana yang langsung 
disusul gelak tawa mereka. 


"Eh babi gini salah gitu salah serba salah gue" Ucap Keysha 
dramatis. 


"Jijik kesambet apaan sih lo Key" Ucap Dara yang langsung 
menempelkan telapak tangan nya di kening Keysha. 


"Apaan sih gue ga sakit gue masih waras" Ucap Keysha dan 
langsung menepis tangan Dara. 


"Selow mbak nya selow" Ucap Kirana. 


Karna ku selow~ 
Sungguh selow~ 

Sangat selow- 

Tetap selow- 

Santai santai~ 

Jodoh ku di ambil orang- 


Senandung Keysha ngawur yang di hadiahi jitakan yang 
penuh dengan kasih sayang dari teman teman nya. 


"Aww sakit bego aish!" Ucap Keysha sambil mengelus 
kening nya yang habis di jitak oleh 3sahabat nya tersebut. 


"Haha sorry sorry lo sih bikin gemes aja" Ucap Dara sambil 
tertawa. 


"Y, jadi pesen gak?" Tanya Keysha setengah sebal. 
"Siomay 3 air mineral 3" Ucap Nara mewakili. 


"Gue pedes Key" Sahut Dara. 
"Gue juga" Sahut Kirana. 


"Gue juga" Sahut Nara. 
"Ish! sama aja pedes semua bege" Ucap Keysha 


Dan langsung berlalu meninggalkan para sahabat nya yang 
cekikikan gak jelas. 


Saat Keysha sedang mengantri di stand untuk memesan 
makanan nya dan juga para sohib nya 


Keysha bertemu dengan sesorang yang familiar di mata nya 
dan juga hati nya. 


"Pesen apa?" Ucap seseorang tersebut. 
Manis banget tumben Batin Keysha. 


"Tanya siapa?" Ucap Keysha sambil celingak celinguk. 
"Tembok" Ucap seseorang tersebut. 


Keysha hanya merespon nya dengan membulat kan seperti 
membentuk huruf 'O' dan langsung mengalihkan 
pandangan nya. 


"Gue ngomong sama lo" Ucap seseorang tersebut kembali 
datar. 


"Oh, aku pesen siomay" Ucap Keysha santai yang berbeda 
dengan hati nya yang sudah dugem. 


"Berapa?" Ucap Seseorang tersebut lagi. 
"Kepo amat sih" Ucap Keysha sewot. 


"Tanya aja" Jawab seseorang tersebut. 


"Dari pada kamu tanya tanya ga jelas ke aku dan sok 
perhatian ke aku mending kamu kasih perhatian kamu itu ke 
Zaskia Zaskia itu" Ucap Keysha. 


"Yahh gue kan mau nya lo" Ucap Seseorang itu lagi. 
"Mending kamu pergi aja deh kak" Ucap Keysha. 
"Gak, gue masih kangen" Ucap seseorang tersebut. 
"Kak Arga! Pergi sana lah" Ucap Keysha geram. 


Yah benar orang yang dari tadi mengganggu Keysha adalah 
Arga. 


"Gak" Ucap Arga. 
"Terserah" Ucap Keysha. 


"Ya udah" Ucap Arga. 
"Hm" sahut Keysha. 


Kenapa kamu harus kembali saat aku sudah terbiasa tanpa 
mu. Batin Keysha. 


~ P 


Makasih yang masih setia baca cerita aku ini 


PART 20 


Siang telah berganti malam, Keysha masih saja memikirkan 
kejadian di kantin tadi. 


"Kumohon, jika datang mu hanya untuk menyakiti untuk 
kedua kali nya lebih baik jangan kembali hati ku sudah 
terlalu rapuh jika ingin kau patah kan lagi" 


Keysha menulis isi hati nya tersebut di diary kecil nya 


Yang sering Keysha gunakan untuk mengungkapkan isi hati 
nya baik senang mau pun sebalik nya. 


Saat ini jam sudah menunjukan pukul 11:30 malam dan 
Keysha hendak tidur sebelum ada suara dari arah balkon 
Kamar nya. 


Tok tok tok 


Keysha mengernyit dan menebak nebak kira kira siapa yang 
ada di balkon kamar nya sekarang. 


Setelah cukup lama berfikir Keysha mengambil sapu yang 
terletak di sudut kamar nya 


Hanya untuk berjaga jaga agar tidak terjadi sesuatu. 


Keysha pun membuka gorden yang menutupi pintu menuju 
balkon kamar Keysha 


Dan terlihat jelas wajah sang penghuni hati Keysha. Siapa 
lagi kalau bukan Arga? 


'Buka' Arga tidak mengucapkan nya hanya terlihat dari 
mulut nya yang bergerak. 


Keysha pun membuka pintu balkon nya dengan tangan 
bergetar akibat gugup. 


Saat pintu balkon sudah di buka, Arga langsung saja masuk 
Gak sopan Batin Keysha. 
"Hai" Sapa Arga dengan mengangkat tangan nya. 


Keysha hanya diam karena masih tidak percaya bahwa 
orang yang di depan nya ini adalah Arga sang pujaan hati. 


"Key?" Panggil Arga lagi karena Keysha tidak menyahut 
sapaan nya tadi. 


"Iya apa?" Sahut Keysha mencoba santai. 


"Sebelum nya gue mau minta maaf karena sudah bikin lo 
sakit hati" Ucap Arga. 


"Hah? Gak salah denger nih kak?" Ucap Keysha memastikan. 


"Sorry Key" Ucap Arga. 
"Buat apa?" Tanya Keysha. 


"Karena udah bikin lo sakit hati" Ucap Arga. 
Keysha hanya tersenyum tipis menanggapi ucapan Arga. 


"Gue tau gue salah Key, gue minta maaf" Ucap Arga lagi. 


"Kalo udah tau salah kenapa masih di lakuin?" Tanya 
Keysha. 


"Gue punya alasan Key" Ucap Arga. 
"Apa alasan nya?" Ucap Keysha. 


"Gue masih belum bisa cerita" Ucap Arga. 
"Terus?" Tanya Keysha. 


Arga menyerah karena Keysha terus saja bersikap dingin 
kepada nya. 


"Sebenar nya gue gak suka sama Zaskia gue suka nya sama 
lo Key" Ucap Arga. 


Mendengar penuturan Arga, Keysha hanya tersenyum kecut. 
"BASI" Ucap Keysha penuh dengan penekanan. 


"Dengerin gue Key" Ucap Arga sambil mecoba meraih 
tangan Keysha 


Namun dengan cepat Keysha segera menepis nya. 


"Ok gue nyerah, biar gue jelasin" Ucap Arga. 
"Ya udah jelasin" 


Flashback on 


Waktu sepulang sekolah Arga di panggil Ayah nya untuk 
pergi ke ruangan kerja nya. 


"Ga" Panggil ayah Arga. 
"Apa?" Tanya Arga. 


"Ayah mau jodohin kamu" Ucap Ayah Arga santai. 

"Hah?" Ucap Arga sambil mengorek telinganya. 

"Ayah mau jodohin kamu" Ucap Ayah Arga lagi. 

"Aku masih SMA udah main jodoh jodohin aja" Ucap Arga. 


"Ayah gak mau tau kamu harus mau menerima perjodohan 
ini" Ucap Ayah Arga. 


"Aku udah punya pacar yah" Ucap Arga. 
"Putusin!" Ucap Ayah Arga mutlak. 


Arga yang mendengar penuturan ayah nya hanya 
tersenyum sinis. 


"Aku cinta nya sama pacar ku" Ucap Arga penuh penekanan. 


"Ayah gak mau tau" Ucap Ayah Arga. 
"Atas dasar apa ayah jodohin aku? Jangan bilang karena 
bisnis" lirih Arga. 


"Memang iya" ucap Ayah Arga santai. 


Arga yang sedari tadi mencoba menepis pikiran nya merasa 
tertohok dengan ucapan Ayah nya. 


"Oke aku akan nerima perjodohan ini tapi jangan salah kan 
aku jika nanti orang yang Ayah jodohin sama aku yang akan 
pergi." Ucap Arga dan langsung melenggang pergi 
meninggalkan Ayah nya. 


Arga kembali ke kamar nya hanya untuk mengambil jaket 
dan kunci motor nya. 


Arga langsung saja menancapkan gas nya menuju tempat 
favorit nya untuk menenangkan fikiran nya yaitu club. 


Arga langsung memesan Vodka, kemarin kemarin Arga 
hanya meminum 1 hingga 3 tapi kali ini berbeda. 


"Udah Ga lo udah minum banyak" Ucap Bobi penjaga club 
tersebut yang memang sudah mengenal Arga. 


"Lagi" Ucap Arga. 
"Udah Ga, lo kalo ada masalah mending cerita ke gue atau 
Kevin dan Aldo" Ucap Bobi. 


"Lagi" Ucap Arga. 
Bobi terpaksa memberi kan nya lagi karena jika di tolak 
Arga bisa menjadi liar seperti dulu. 


Bobi yang sudah melihat Arga sangat mabuk segera 
menelpon Kevin dan Aldo. 


"Cepet kesini Arga mabuk lagi" Ucap Bobi setelah 
sambungan nya tersambung. 


Tak butuh waktu lama Kevin dan Aldo datang dan segera 
menghampiri meja tempat Arga minum. 


"Ga sadar Ga" Ucap Kevin sambil menepuk nepuk pipi Arga. 


"Gak ada guna nya dia tadi minum banyak mending lo bawa 
pulang" Ucap Bobi. 


Tanpa pikir panjang lagi Kevin dan Aldo memapah Arga 
menuju mobil Kevin. 


Kevin menyetir sedangkan Aldo mengambil motor Arga. 
"Ga pulang ke rumah lo atau apart?" Tanya Kevin. 


"apart" Ucap Arga setengah sadar. 
"Ok" Sahut Kevin. 


Kevin yakin Aldo pasti tahu mereka akan akan kemana 
karena Aldo mengikuti mobil Kevin dari belakang. 


~ P 


Marhaban ya ramadhan 
Mohon maaf lahir dan batin 


Makasih yaa sekian dulu 


PART 21 


Tak butuh waktu lama mereka sekarang sudah sampai di 
apartemen Arga. 


Mereka berdua yang memang tau password apart Arga 
memudah kan mereka untuk masuk tanpa debat dengan 
Arga. 


Mereka langsung saja menjatuhkan tubuh Arga di atas 
kasur. 


"Arga kenapa kok sampe mabuk lagi?" Tanya Kevin. 
"Mana gue tau" Ucap Aldo. 
Kevin hanya menghela nafas lelah dengan sikap Arga. 


Mereka memilih untuk mengistirahat kan badan nya terlebih 
dahulu. 


~ P 


Arga mengerjap menyesuaikan cahaya yang masuk ke mata 
nya. 


Arga merasakan pusing di kepala nya karena semalam dia 
minum banyak. 


Arga melihat Ke2 curut yang sedang tidur di sofa nya. 


"Thanks kalian emang the best" Gumam Arga sambil 
terkekeh. 


Arga beranjak menuju kamar mandi untuk menyegar kan 
badan nya. 


Hari ini mereka akan bolos lagi lagian udah jam 8, udah 
telat kan? 


Dari pada di hukum mending bolos yang lebih 
menyenangkan daripada menjalankan hukuman. 


"Hoamm" Aldo meguap dengan cukup keras. 
"Berisik" Ucap Kevin yang terganggu karena uap an Aldo. 


"Kalo nguap selow aja kali" Ucap Arga yang baru keluar dari 
kamar mandi. 


"Udah fresh aja loh" Ucap Kevin. 
"Tau tuh tadi aja kacau banget" Ucap Aldo. 


"Thanks" Ucap Arga singkat dengan melihat ke arah 2 curut 
nya. 


"Buat?" Tanya Kevin dan Aldo bingung. 
"Semalam" Ucap Arga. 


"Ooh sans aja kali" Ucap Aldo. 
"Iya slow aja boss" Ucap Kevin nyengir. 


"Hm, mending kalian mandi sana" Ucap Arga. 
"Siap" Ucap Aldo dan Kevin bersama. 


"Gue dulu yang mandi" Ucap Kevin. 
"Enak aja gue dulu" Ucap Aldo tak mau kalah. 


"Ya udah mending kita suit" Ucap Kevin. 
1 
2 
3 


"Yeay! Gue duluan" Ucap Aldo girang dan langsung ngacir 
ke kamar mandi. 


"Huft bocah" Ucap Kevin mengelus dada. 
"Habis ini kita ngapain?" Tanya Kevin pada Arga. 


"Terserah" Ucap Arga. 


Akhirnya mereka memutuskan untuk bermain di apart Arga 
saja. 


Flashback off 


~ P 


"Oh" sahut Keysha setelah mendengar cerita Arga. 


"Tapi kenapa kakak ceritanya sampe ke kak Aldo dan Kak 
Kevin? Kan ga ada sambungan nya" Sambung Keysha. 


"Gaapa nanggung hehe" Ucap Arga cengengesan. 


Keysha hanya merespon nya dengan membentuk mulut nya 
membentuk huruf 'O'. 


"Maafin gue Key" Ucap Arga. 


"Biar aku pikir pikir dulu kak, sekarang sudah malam 
sebaiknya kakak pulang" Ucap Keysha dengan tangan 
menunjuk pintu kamar nya. 


"Jangan lewat pintu dong kan gue tadi dari balkon" Ucap 
Arga. 


"Ya udah terserah" Ucap Keysha cuek. 


Arga hanya mampu menghembuskan nafas lelah. 


"Yaudah gue balik" Ucap Arga yang di balas anggukan oleh 
Keysha. 


~ P 


Keysha sangat bosan dengan materi yang di jelas kan oleh 
guru nya di depan sana. 


"Kapan sih istirahat nya lama amat" Gumam Keysha pelan. 


"Pengumuman untuk para guru yang sedang mengajar di 
kelas harap segera menuju ke meeting room akan ada rapat 
mendadak, sekian terima kasih" 


Seusai mendengar pengumuman itu kelas yang semula nya 
sepi menjadi seperti pasar sekarang. 


"Yeay! Free" 
"Yuhu" 

"Bebas" 
"Lalala yeyeye" 


Sorak para siswa dan siswi di kelas Keysha yang saling 
bersahutan. 


"Heh! Kalian itu yaa free class bukan nya sedih karena 
ketinggalan materi tapi malah senang banget kayak orang 
yang di hadiahi harta karun segunung" Ucap guru tersebut 
sambil geleng geleng kepala. 


"Gaapa bu biar gak monoton sama buku" Sahut salah satu 
murid. 


"Terserah kalian ibu permisi" Ucap Guru tersebut dan 
langsung melenggang keluar. 


Sekarang kelas yang semula nya ramai sekarang menjadi 
semakin ramai dengan keluar nya guru tersebut. 


"Berisik banget, mending keluar yuk" Ajak Keysha ke para 
sahabat nya, yang di angguki dengan mereka. 


~ P 


"Key hubungan lo sama kak Arga gimana?" 
Tanya Dara. 


"Ya gini gini aja" Ucap Keysha. 
"Emang apa yang terjadi" Tanya Dara lagi berpura pura 
tidak tau sedang kan yang lain hanya menyimak. 


"Gue denger obrolan kak Arga dengan teman teman nya 
termasuk cewek itu" Ucap Keysha. 


"Jadi karena itu lo pergi dan ninggalin kita gitu aja?" Tanya 
Kirana. 


"Iya hehe sorry ya" Ucap Keysha sambil menggaruk tengkuk 
nya yang tidak gatal. 


"Iye selow aje kita maapin kok" Ucap Nara. 
"Makasih kalian emang the best deh" Ucap Keysha sambil 
mengangkat ke2 jempol nya ke depan. 


Akhirnya mereka melanjutkan pembicaraan mereka dengan 
topik ringan. 


Saat bel masuk berbunyi namun itu bukan bel masuk 
melainkan menjadi bel pulang karena para guru sedang 
rapat. 


-~w ew 


Keysha POV 


Gue memutuskan untuk memesan ojek online karena bang 
Vano tidak bisa mengantarkan nya pulang, ada urusan 
katanya. 


Saat gue sedang menuju gerbang sekolah gue melihat mobil 
yang tidak asing lagi, itu mobil Arga. 


"Palingan ya jemput Zaskia" Batin Gue. 


Saat gue sampai di depan gerbang gue segera memesan 
ojek online sebelum kegiatan gue terganggu dengan 
kedatangan seseorang. 


"Hai" Sapa orang tersebut. 
Gue hanya mengacuh kan nya, gue muak kalo harus liat 
muka nya terus. 


"Kacang nih" Ucap seseorang itu lagi. 
"Hey!" Ucap seseorang tersebut sambil mengambil hp gue. 


Gue yang udah gak tahan dengan kehadiran nya segera 
pergi meninggalkan nya. 


Masalah hp? Masa bodo gue bisa minta tolong bang Vano 
buat ngambilin. 


Tapi sebelum gue melangkah ada tangan yang mencekal 
pergelangan tangan gue. 


"Jangan pergi, gue mau ngomong sama lo" Ucap seseorang 
itu. 


"Ngomong tinggal ngomong ribet" 
"Gak bisa disini" Ucap seseorang itu lagi. 


"Apa sih mau lo kak?!" Ucap gue ga tahan. 
"Gue mau lo ikut gue" Ucap seseorang itu lagi. 


"Kemana?" 
"Ikut aja" Ucap seseorang itu sambil menarik tangan gue 
karena dia bukan seperti mengajak malah mirip seperti 
menyeret. 


Gue berontak, dan di luar dugaan gue dia malah gendong 
gue. 


"Kak Arga apa apa an sih! Banyak yang liat malu" Ucap gue 
dan tangan gue gak berhenti untuk memukul mukul dada 
bidang nya. 


"Diem atau lo mau gue cium disini" Ucap Arga. 


~ P 


Makasih dan maaf feel nya gak pernah dapet ya 
selama ini 


PART 22 


Sebelum nya maaf kalau part ini rada geser hehe, 
Ok. 


HAPPY READING! 
"Diem atau lo mau gue cium disini" Ucap Arga. 


~ P 


Keysha langsung dibuat mati kutu setelah mendengarkan 
ucapan Arga. 


Arga menduduk kan Keysha di kursi sebelah kemudi 
kemudian Arga memutari mobil nya dan duduk di tempat 
kemudi. 


Arga belum menjalan kan mobil nya dia malah hanya lebih 
menepikan mobil nya saja. 


"Key" Panggil Arga. 
Keysha tidak menjawab dia hanya melihat ke luar jendela. 


"Key" Panggil Arga lagi. 
Namun respon yang ia dapat tetap sama. 


"Key, gue harus gimana lagi? Gue udah jelasin semua nya 
ke elo" Ucap Arga frustasi. 


"Pergi" Ucap Keysha datar. 
"Gak, gue gak akan pergi" Tolak Arga. 


"Ya udah terserah" Ucap Keysha tanpa memalingkan wajah 
nya ke Arga. 


Arga yang sudah frustasi langsung menancap kan gas nya 
menuju rumah Keysha. 


Sesampai nya di depan rumah Keysha Arga tidak memboleh 
kan Keysha turun. 


"Kak aku mau pulang" Ucap Keysha. 
"Gak" Ucap Arga. 


"Kakak mau apasih!" Ucap Keysha kesal. 
"Gue mau lo" Ucap Arga santai. 


"Ya udah kita jadian lagi sekarang, PUAS?!" Ucap Keysha 
mengebu ngebu. 


"Belum" Ucap Arga santai yang berbanding dengan Keysha 
yang sudah menahan amarah nya. 


"Apa lagi?!" Ucap Keysha. 
"Bukti" Ucap Arga. 


"Bukti apaan?" Ucap Keysha setelah mentralisir amarah nya. 


Arga menunjukan smirk nya yang membuat Keysha 
langsung merinding. 


"Ini" Ucap Arga sambil mengusap bibir Keysha. 


"Hah? Apaan?" Ucap Keysha tidak percaya. "Ini" Ulang Arga 
lagi. 


"Engga ah, kasian mulut gue nanti gak perawan lagi" Tolak 
Keysha. 


"Haha gaapa nanti kan lo nikah nya juga sama gue" Ucap 
Arga pd. 


"Minta aja jatah lo ke Zaskia itu" Ucap Keysha malas. 


"Gak usah ungkit ungkit dia lagi Key" Ucap Arga. 


"Bodo" Ucap Keysha. 
"Lo itu ya" Geram Arga. 


"Apa? Apa? Mau apa?" Ucap Keysha. 
"Ini" Ucap Arga 


Cup 
Tanpa ba bi bu Arga mengecup pipi Keysha singkat. 
Keysha di buat mematung oleh perlakuan Arga barusan. 


"What the, pipi gue" Ucap Keysha sambil menyentuh pipi 
nya. 


"Gak mau tapi blushing" Ucap Arga dengan senyum penuh 
kemenangan. 


Keysha yang sadar dari lamunan nya dan hendak 
menghujami Arga dengan dumelan nya harus berhenti 
Karena ucapan Arga. 


"Kalau lo mau nyerocosin gue, gue gak akan segan segan 
buat bibir lo gak perawan lagi" Ucap Arga. 


"Gak takut" Tantang Keysha. 
"Beneran?" Tanya Arga dengan mengangkat sebelah alis 
nya. 


"Iya" Ucap Keysha lagi. 


Setalah Keysha mengatakan itu tiba tiba Arga mendekatkan 
wajah nya Keysha reflek memundurkan wajah nya tapi Arga 
semakin maju saja 


Dan sekarang Keysha sudah tidak bisa kemana mana lagi 
dia hanya pasrah dan menutup mata nya. 


Cup 

Lagi lagi Arga mencium pipi kanan Keysha. 

Keysha yang merasakan itu langsung membuka kedua mata 
nya. 


"Kenapa lo tutup mata?" Ucap Arga. 
"Lo ngarep gue cium tuh bibir lo" Sambung Arga. 


"Enggak" Ucap Keysha sambil menutup mulut nya dengan 
kedua tangan nya. 


"Hahaha" Arga tertawa melihat ekspresi Keysha yang 
menurut nya lucu. 


"Tau ah" Ucap Keysha hendak turun dari mobil Arga sebelum 
tangan nya di tarik oleh Arga 


Dan secara reflek Keysha terpanting dan jatuh di Arga. 


"Apa lagi sih kak, aku tuh mau pulang, capek, tadi banyak 
banget tugas sekolah dan pulang nya malah ke jebak sama 
kak Arga yang bikin waktu tidur siang aku kepotong capek 
tau gak, gak hanya pikiran tapi juga hati karena kemarin 
kemarin aku lihat kak Arga sama Za--" 


Cup 
Tiba tiba saja Arga mencium kilat bibir mungil Keysha. 


Dan itu membuat ucapan Keysha menjadi terhenti sebelum 
selesai. 


~ P 


Aku halu bikin nya 


Aku masih gak percaya kalo yang nulis ini adalah 
tangan ku 


Hehe alay! 


Tapi beneran gue gak bolong eh bohong kalau gue 
masih ga percaya kalau gue yang nulis 


Ah yaudah lah yaa 

Emang rencana nya udah gitu hehe. 
Ok sekian dan Makasih ;* 

Btw makasih juga buat 1K readerss 


Aku tuh bahagia bangett tau gak ah suka suka wkwk 
sorry jadi curhat. 


Makasih bangett yaa 


Tetep setia baca cerita aku yaa 


PART 23 


Keysha sekarang tengah berada di kamar nya. 
"Gue bisa qila kalo gini terus" Batin Keysha. 


"Keyy" Panggil Vano menghampiri Keysha. 
"Kalo masuk ketok pintu dulu napa" Ucap Keysha. 


"Orang pintu lo buka jadi gue nyelonong masuk aja" Ucap 
Vano. 


"Emang iya?" Tanya Keysha. 

"ya bego" Ucap Vano sambil menonyor kepala Keysha 
pelan. 

"Sakit bang!" Ucap Keysha kesal. 


"Sakit an mana kalau udah di beri harapan bahkan kita itu 
rela nunggu tapi dia nya malah sama yang lain?" Ucap Vano 
sambil mengangkat kedua alis nya. 


"Ya sakit an yang ke dua lah" Ucap Keysha. "Lah sambungan 
nya apa?" sambung Keysha. 


"Gak ada sambungan nya" Ucap Vano sambil tertawa. 
"Apaan sih gaje!" Ucap Keysha 'sok' ngambek. 


"Ulu luh adek gue ngambek an sekarang" Ucap Vano sambil 
mencolek dagu Keysha. 


"Apaan sih bang jijik tau ga" Ucap Keysha sambil bergidik 
geli. 


Vano yang melihat itu hanya tertawa karena ekspresi Keysha 
yang menurut nya lucu. 


"Ada yang lucu?" Tanya Keysha. 
"Lo lucu" Ucap Vano. 


"Hmm hmm" Sahut Keysha karena sudah malas dengan 
Kakak nya. 


Keysha tau jika Vano sudah melambungkan nya dia akan 
kembali menjatuh kan Keysha ke dasar. 


"Udah ah gue mau mandi dulu" Ucap Vano yang merasa 
godaan nya tidak ada respon dan langsung berlalu 
meninggalkan kamar Keysha. 


Tok tok tok 


"Key, ayo cari makan" Ucap Vano. 
"Iya bentar" Ucap Keysha dari dalam kamar. 


Cklek 


"Ayo bang" Ucap Keysha. 
"Cantik lo, tumben?" Ucap Vano. 


"Biasa nya gue gak cantik apa?" Ucap Keysha kesal 
"Cantik sih tapi ini tuh lebih cantik" Ucap Vano. 
"Makasih bang" Ucap Keysha. 

"sama sama sayang" Ucap Vano. 

Cup 


Dan disusul dengan ciuman Vano yang mendarat di pipi 
kanan Keysha. 


Keysha hanya tersenyum mendapat perlakuan manis dari 
Vano. 


Tapi Keysha juga berfikir "Kesambet apa nih anak sampe 
jadi manis gini?" Fikir Keysha. 


"Bales dong, masa senyum doang" Ucap Vano. 
Cup 
Keysha ganti mencium pipi kiri Vano. 


"Udah yuk ah" Ucap Keysha. 
"Yuk" Ucap Vano. 


~ P 


Sekarang Keysha dan Vano sudah berada di cafe tapi 
berbeda dari sebelum nya. 


Cafe ini bukan cafe tempat Vano dkk kumpul. 


"Tumben?" Tanya Keysha. 
"Gapapa" Ucap Vano. 


Keysha hanya manggut manggut untuk merespon Vano. 


Saat Keysha dan Vano masuk mereka melihat banyak 
pasangan muda. 


Mereka duduk di bangku pojok dan dekat dengan jendela. 


Sesudah nya mereka memesan makanan mereka larut 
dengan kegiatan masing masing. 


"Key" Panggil Vano. 
"Hm" Sahut Keysha. 


"Key" Panggil Vano lagi. 
"Hm" Sahut Keysha. 


"Keysha!" Ucap Vano meninggi. 
"Apasih bang" Sahut Keysha ikut meninggi. 


"Hubungan lo sama Arga gimana?" Tanya Vano dengan 
suara normal. 


Deg! 
"Ngapain sih nanya itu" Batin Keysha. 
"Ya gitu" Ucap Keysha setelah cukup lama diam. 


"Gitu gimana?" Tanya Vano. 
"Gini gini aja" Ucap Keysha. 


"Gini gimana sih" Ucap Vano geram. 
"Masih ga jelas" Ucap Keysha bohong. 


"Putus aja" Ucap Vano tiba tiba datar. 
"Hm" Sahut Keysha. 


"Maafin gue bang, gue belum bisa jujur ke lo" Batin Keysha. 


~ P 


Terima kasih lagi yaa 


Semoga kalian ga bosen baca nya 


PART 24 


Malam ini Arga mengajak Zaskia untuk bertemu di cafe. 
Dan sekarang Arga sedang menunggu Zaskia datang. 
Tak lama kemudian Arga melihat Zaskia masuk cafe. 
"Zas" Teriak Arga. 


Zaskia yang merasa nama nya di panggil mencari cari 
sumber suara dan terlihat lah Arga yang berdiri dan 
menatap nya. 


Zaskia pun segera menghampiri meja Arga yang tak jauh 
dari tempat nya berdiri. 


"Iya Ga, tumben ngajak ketemu?" Tanya Zaskia setelah 
duduk. 


"Gue mau ngomongin sesuatu" Ucap Arga. 
"Apa emang?" Tanya Zaskia dengan senyum yang tak 
pernah lepas dari wajah nya. 


"Gue mau lo putusin perjodohan ini" Ucap Arga. 


Tiba tiba wajah Zaskia yang tadi dihiasi dengan senyum 
manis nya jadi datar tak berekspresi. 


"Kenapa?" Tanya Zaskia. 
"Gue gak bisa sayang sama lo, hati gue udah ada yang 
punya" Ucap Arga. 


"Siapa?" Tanya Zaskia lagi. 
"Keysha" Ucap Arga. 


"Keysha?" Beo Zaskia. 
"Iya, lo tau kan yang di kantin itu" Ucap Arga. 


Zaskia mengangguk mantap untuk respon nya. 
"Ya itu dia Keysha" Ucap Arga. 


Zaskia merasa kan sesak di hati nya, dia udah terlanjur 
jatuh hati ke Arga. 


"Gue gak bisa" Ucap Zaskia datar. 
"Ngertiin gue Zas" Ucap Arga. 


"Gue udah terlanjur nyaman sama lo Ga, gue udah terlanjur 
jatuh hati sama lo, gue gak bisa ngelepas lo gitu aja" Ucap 
Zaskia. 


"Tapi gue gak bisa buka hati buat lo, hati gue gak bisa 
nerima lo, hati gue udah buat Keysha doang" Ucap Arga. 


"Kasih gue kesempatan Ga, gue bisa buktiin gue lebih baik 
dari Keysha mu itu" Ucap Zaskia yang sudah mulai menitik 
kan air mata. 


Arga menghembuskan nafas lelah karena terus berdebat 
dengan Zaskia. 


"Gue tau Zas, lo pasti bisa lebih dari Keysha, bahkan lo 
sekarang udah lebih dari Keysha hanya saja hati gue udah 
jatuh terlalu dalam" Ucap Arga mencoba memberi 
pengertian. 


Zaskia yang mendengar ucapan Arga menjadi semakin 
terisak. 


Arga yang mendengar Zaskia semakin terisak menjadi 
gelagapan pasal nya karena isakan Zaskia yang cukup keras 


tersebut berhasil membuat para penghuni cafe yang duduk 
dekat dengan mereka menjadi memperhatikan mereka. 


Akhirnya Arga berdiri dan beralih duduk di sebelah Zaskia 
yang masih terisak. 


Perlahan tapi pasti tangan Arga sampai di bahu Zaskia 
mencoba untuk menenangkan nya. 


Zaskia yang merasa ada sesuatu di bahu nya langsung 
melihat nya dan dia menemukan sebuah tangan yang tak 
lain tangan Arga. 


Dan tiba tiba Zaskia langsung memeluk Arga dengan erat, 
Arga yang kaget mendapat kan pelukan tiba tiba hanya 
diam saja. 


"Balas pelukan gue untuk terakhir kali nya karna habis ini 
gue akan minta papa untuk mutusin perjodohan ini tanpa 
mencabut saham dari perusahaan papa lo" Ucap Zaskia 
dengan masih memeluk Arga. 


Arga yang mendengar ucapan Zaskia mencoba 
mempercayai nya dan dengan perlahan membalas pelukan 
Zaskia. 


Dan tanpa mereka sadari ada yang melihat mereka dari 
kejauhan dengan perasaan yang tidak bisa di deskripsikan. 


~ P 


Maaf tadi aku unpub karena belum lengkap tadi part 
nya. 


Baru setengah jadi eh malah kepencet publis. Maaf 
ya maaf 


Dan terima kasih buat yang udah votment di part 
part sebelum nya 


PART 25 
Pagi senin ini cukup cerah setelah weekend kemarin. 
Tapi Keysha masih memikirkan kejadian saat di cafe kamarin 
Keysha bingung harus percaya sama dia atau gak. 


"Haahhh bodo deh mandi dulu aja keburu telat ntar" Ucap 
Keysha sambil beranjak dari kasur nya dan menuju kamar 
mandi. 


Tak butuh waktu lama Keysha sudah siap dan dia berniat 
untuk membangun kan Vano, kalau belum bangun sih..? 


Tok tok tok 

"Bang, udah bangun belum?" Ucap Keysha. 
Cklek 

"Udah dong Key" Ucap Vano sambil tersenyum. 


"Oh ya udah ayuk ke bawah, kita makan roti aja ya, aku lagi 
males masak hehe" Ucap Keysha nyengir. 


"Iya deh terserah" Ucap Vano. 
Kringg 


Bel pertanda masuk sudah berbunyi Keysha dan Vano baru 
saja sampai di sekolah. 


"Huhh untung belum telat" Ucap Keysha. 
"Iya untung untungan tau gak" Ucap Vano. 


"Ya udah gih lo masuk kelas sana gue juga buru buru, pr 
belum kelar" Sambung Vano dan sempat mencium pipi 
Keysha. 


"Iya belajar yang rajin ya bang" Ucap Keysha. 


Vano hanya merespon nya dengan menganggukan kepala 
sekilas. 


Saat Keysha sedang berjalan di koridor dia lagi lagi tidak 
sengaja menabrak seseorang. 

"Eh maaf ya" Ucap Keysha. 

"Iya gak papa" Ucap seseorang itu. 


"Oh iya gue juga mau tanya ruang kepsek dimana ya?" 
Tanya seseorang itu. 


"Ohh ruang kepsek, lo tinggal lurus aja kok trus nanti kalo 
ada tulisan ruang kepsek ya itu ruangan nya" Ucap Keysha. 


"Oohh iya iya makasih ya" Ucap seseorang tersebut. 


"Ok gue duluan ya, hati hati jangan sampe nyasar" Ucap 
Keysha sambil tertawa kecil. 


"Iya lo juga hati hati awas ketemu guru killer kan udah bel 
masuk" Balas nya. 


"Iya bye" Ucap Keysha sambil terkekeh. 
"Ok bye" Balas nya lagi. 


Keysha pun melajutkan perjalanan nya yang sempat 
tertunda tadi. 


Keysha membuka pintu kelas yang tertutup dan 
menyembulkan kepala nya untuk memastikan. 


"Huhh untung guru nya belum dateng" Gumam Keysha. 


Keysha pun melanjutkan jalan nya dan menuju tempat 
duduk nya. 


"Eh kenapa kok pintu nya di tutup" Ucap Keysha. 


"Gatau anak anak" Ucap Nara. 
Keysha hanya ber oh ria sebagai jawaban nya. 


"Kok guru nya gak dateng dateng ya?" Tanya Kirana. 


"Lagi mules kali" Ucap Dara asal yang di sambut gelak tawa 
para sahabat nya padahal gaada yang lucu. 


Kriett 


Suara pintu terbuka yang menyita perhatian seluruh kelas 
dan muncul lah Bu Nita. 


"Selamat pagi anak anak" Ucap bu Nita. 
"Selamat pagi bu" Ucap para murid serempak. 


"Hari ini kalian mendapat teman baru" Ucap bu Nita. 
"Kamu silakan masuk" Sambung bu Nita. 

Woahh ganteng 

Cool banget anjirr 

Ganteng bangett 

Kyaa bisa digebet nih 


Sorak sorak para siswi yang melihat murid pindahan 
tersebut. 


Kok gue kayak pernah liat ya? Tapi dimana ya? Batin 
Keysha. 


"Oh iya dia kan anak yang tadi" Gumam Keysha. 


"Perkenal kan nama saya Bima Anggara, kalian bisa 
memanggil saya Bima" Ucap Bima. 


"Bima" Beo Keysha. 
"Iya salam kenal Keysha" Ucap Bima. 


"Eh i iya salam kenal juga Bima" Ucap Keysha. 


"Bima kamu duduk di bangku kosong belakang Keysha itu 
ya, anak nya yang duduk di bangku situ juga udah lama gak 
masuk" Ucap bu Nita. 


"Iya bu makasih" Ucap Bima sopan dan berlalu menuju 
bangku yang disebut oleh Bu Nita tadi. 


"Hai ketemu lagi" Ucap Bima. 
"Iya" Ucap Keysha. 


Kringg 


"Kuy" Ucap Dara yang disambut semangat oleh Kirana dan 
Nara. 


"Eh kalian duluan aja ya ntar gue nyusul" Ucap Keysha. 


"Lah kenapa?" Tanya Nara 
"Toilet" Ucap Keysha. 


"Oh oke, kita tunggu di kantin ya" Ucap Nara. 
"Lo harus langsung nyusul ya Key" Ucap Kirana. 


"Siap" Ucap Keysha. 
"Yaudah kita duluan" Ucap Nara dan langsung berlalu 


bersama Kirana dan Dara. 
Keysha langsung saja pergi menuju toilet. 


Saat Keysha keluar kamar mandi Keysha tidak sengaja 
bertemu dengan Bima. 


"Hai" Sapa Bima. 
"Ah iya" Ucap Keysha. 


"Mau ke kantin?" Ucap Bima. 
"Iya" Ucap Keysha. 


"Gue bareng gaapa kan?" Ucap Bima. 
"Gaapa lah, ya udah ayo" Ucap Keysha. 


Saat perjalanan menuju kantin banyak para murid yang 
membicarakan mereka. 


Mungkin karena Bima yang memang bisa di bilang ya... 
Cukup tampan. 


"Lo mau gabung gue apa sendiri aja?" Tanya Keysha. 
"Gabung aja dulu deh gue belum punya temen" Ucap Bima. 


"Ya udah itu mereka" Ucap Keysha sambil menunjuk bangku 
yang di duduki oleh teman teman nya. 


"Sorry gue lama" Ucap Keysha. 
"Kemana aja sih Key?" Ucap Dara. 


"Ke toilet tapi di jalan ketemu Bima" Ucap Keysha. 


"Hai" Ucap Bima. 
"Dia mau gabung kita gaapa kan?" Ucap Keysha. 


"Iya gaapa yaudah kalian pesen gih" Ucap Dara. 


"Biar gue aja yang pesen Key" Ucap Bima. 
"Eh gausah biar gue aja lo kan gatau" Ucap Keysha. 


"Iya sih tapi gaapa lah biar gue aja sini" Ucap Bima. 


"Gak biar gue aja sini" Ucap Keysha. 
"Gue aja Key" Ucap Bima. 


"Gue" 
"Gue" 
"Gu-" 


Belum selesai bicara Keysha langsung di hentikan oleh 
Kirana yang mungkin memang sudah malas mendengar 
debat mereka berdua. 


"Dari pada kalian ribut dan ga pesen pesen mending pesen 
bareng aja sana" Saran Kirana. 


"Ya udah pesen bareng aja" Ucap Keysha dan Bima kompak. 
Saat Keysha dan Bima hendak berdiri tiba tiba saja 

Bugh 

"BIMA!!" Pekik Keysha. 


~ P 


Sekian dulu ya hehe, makasih 
Semangat puasa nya 


BUKAN UPDATE 


Sebelum nya saya mau berterima kasih karena sudah 
mebaca cerita saya sampai sejauh ini. 


Saya hanya mau tanya kepada kalian para readers 


1. Bagaimana kesan kalian untuk cerita saya ini? Membosan 
kan kah atau gimana? 


2. Apakah hal yang harus saya perbaiki? menurut kalian 
masing masing aja sih. 


Yahh sekian aja sih. 


Seharus nya tadi ada 3 pertanyaan, hanya saja saya lupa 
mau tanya apa hehe. 


Makasih semuaa 
Dan iya. 


Kalian gak harus jawab pertanyaan ku kok hanya saja kalau 
bisa untuk no 2. 


Khusus no 2 saja mohon beri masukan ya. 
Kritik atau saran terserah deh. Tpi kalau ga mau juga gaapa 
kok ga maksa. 


Sebenarnya hanya biar saya bisa memperbaiki diri untuk 
membuat part atau cerita selanjutnya. 


Dan satu pengumuman lagi aku mau ganti judul nya karena 
menurut ku tokoh nya Arga ini sebagai si Posesife ga bisa se 
posesif exspetasi ku jadi aku ganti aja "Arkey" 


Sekali lagi terima kasih dan maaf ya 


PART 26 


"Kakak apa apaan sih" Ucap Keysha kesal. "Dia yang mulai 
Karena udah deketin kamu" Ucap Arga. 


Ya dia adalah Arga yang sudah menonjok Bima. 


"Emang lo sapa nya Keysha" Ucap Bima. 
"Kenalin gue pacar nya" Ucap Arga yang langsung memeluk 
pinggang Keysha posesif. 


"Kakak apaan sih" Ucap Keysha. 
"Kenapa hm?" Ucap Arga. 


"Tangan kakak ini, enak aja pinggang aku buat bertengger" 
Ucap Keysha. 


"Sorry babe" Ucap Arga dan langsung menurun kan tangan 
nya. 


"Maaf ya Bima, Ayo gue antar ke UKS" Ucap Keysha. 


"Kenapa kamu minta maaf? Dan kenapa kamu nganterin dia 
ke UKS?" Ucap Arga. 


"Ya kan tadi dia habis kamu tonjok gara gara aku" Ucap 
Keysha. 


"Dia kan bisa sendiri sayang, dia hanya luka di pipi nya dan 
bibir nya yang sobek bukan di kaki" Ucap Arga. 


"Yahh walaupun gitu, udah ah kasian nih dia" Ucap Keysha 
dan langsung mengajak Bima menuju UKS. 


Arga hanya bisa menghela nafas dan memperhatikan 
mereka yang berjalan bersama. 


~ P 


"sshh, pelan pelan Key" Ucap Bima. 
"Iya sorry lo nya sih" Ucap Keysha. 


"Kok gue?" Ucap 
"Ya elo lah, udah gue bilang biar gue aja yang pesen" Ucap 
Keysha. 


"Hmm, dia emang pacar mu ya?" Ucap Bima. 
"Iya, yeay selesai deh" Ucap Keysha. 


"Oh sayang sekali udah punya pacar" Ucap Bima. 


"Hah kenapa emang?" Ucap Keysha. 
"Gaapa kok haha" Ucap Bima. 


"Yaudah balik yuk udah bel masuk tuh" Ucap Keysha. 
"Iya ayo deh" Ucap Bima. 
Sepulang sekolah Keysha diajak pergi dulu dengan Arga. 


Dan sekarang Arga sedang menarik Keysha menuju Mobil 
nya. 


"Ada apa sih kak" Ucap Keysha setelah masuk mobil. 


"Lo itu ga bisa ngehargai gue apa gimana sih? Gue lo 
anggep apa Key?" Ucap Arga. 


"Gak ngehargai gimana sih kak? Udah jelas pacar lah" Ucap 
Keysha. 


"Trus kenapa tadi lo lebih milih temen cowok mu tadi" Ucap 
Arga. 


"Ya kan emang kakak yang salah, kakak yang datang tiba 
tiba dan langsung nonjok dia gitu aja" Ucap Keysha. 


"GIMANA GUE GAK NONJOK DIA!! DIA MAU NGAMBIL MILIK 
GUE!!" Bentak Arga keras. 


Deg! 


"K..ka..kak" Ucap Keysha dengan suara bergetar dan 
beringsut mundur. 


Ah sial gue kelepasan Batin Arga. 


"Maafin gu- aku Key, aku gak bermaksud bentak kamu" 
Sesal Arga karena telah membentak gadis kesayangan nya. 


"Hiks hiks" isak Keysha. 
Ah sial gue bikin dia nangis lagi Batin Arga lagi. 


"Maafin aku Key, jangan nangis lagi ya" Ucap Arga dan 
langsung menarik Keysha kedalam pelukan nya. 


"Maafin aku Key, aku kelepasan" Ucap Arga. 


Keysha masih terus menangis hanya saja Keysha 
menganggukan kepala sekilas di dalam dekapan Arga. 


"Makasih babe" Ucap Arga dan langsung disusul mengecup 
surai rambut Keysha. 


"Udah tenang ya, maaf aku bikin kamu takut tadi, kita 
pulang ya" Ucap Arga. 


Dan lagi lagi Keysha hanya mengangguk sebagai jawaban 
nya mungkin karena masih takut. 


Arga masih merasa bersalah karena tindakan nya tadi yang 
sudah berani berani nya dia membentak hingga membuat 
gadis nya ketakutan dengan nya. 


Di perjalanan hanya ada keheningan yang menyelimuti 
mereka. 


Arga yang sudah gatal karena masih tidak enak dengan 
Keysha langsung saja membuka topik. 


"Mau langsung pulang atau pergi dulu kemana gitu?" Ucap 
Arga. 


"Pulang aja" Ucap Keysha tanpa menoleh ke arah Arga 
karena Keysha sedang melihat ke arah luar. 


"Huhh ya sudah" Ucap Arga. 


~ P 


Sekian dulu dan terima kasih 


PART 27 


Brukk 


"Ah cape banget gue, apalagi tadi sempet tengkar sama kak 
Arga lagi" Gumam Keysha. 


"Tapi kak Arga serem banget kalo udah ngamuk" Gumam 
Keysha lagi. 


Plup 


Kak Arga 

Nanti malam kita keluar ya, aku jemput jam 7, 
dandan yang cantik ya sayangg. Ya udah sampai 
ketemu nanti 


lIya- Send 
"Nanti jam 7 yah, hahh ya udah deh" gumam Keysha. 
Tin tin 


Suara klakson mobil dari luar yang Keysha yakin itu adalah 
mobil Arga. 


Keysha pun bergegas untuk ke bawah sebelum abang nya 
tau. 


Dan saat sampai bawah dia melihat abang nya Vano yang 
hendak membuka pintu. 


"Eh bang" Ucap Keysha. 
"Hm, lo mau kemana?" Ucap Vano. 


"Keluar bentar" Ucap Keysha. 
"Kemana? Sama siapa?" Ucap Vano. 


"Hmm, gatau kemana hanya saja aku sama sama sama.." 
Ucap Keysha. 


"Siapa?" Ucap Vano dengan mengangkat sebelah alisnya. 


"Emhh sama kak A..Ar..ga" Ucap Keysha. 
"Arga?" Beo Vano. 


"Liya" Ucap Keysha ucap Keysha menundukan kepala nya. 


"Yaudah hati hati" Ucap Vano yang langsung membuat 
Kepala Keysha terangkat lagi karena reflek. 


"Loh abang gak marah?" Ucap Keysha. 
"Gue udah tau semua nya kok, tpi gue juga marah sama lo, 
kenapa lo gak jujur aja sih" Ucap Vano. 


"Hmm iya maaf, emang abang tau dari mana?" Ucap Keysha. 
"Arga sendiri" Ucap Vano. 


"Oh yaudah kalo gitu aku berangkat dulu ya kak" Ucap 
Keysha. 


"Iya hati hati jangan pulang malam malam" Ucap Vano 
setelah itu di susul dengan ciuman yang mendarat di pipi 
Keysha. 


"Siap bang” Ucap Keysha dan tidak lupa membalas 
perlakuan abang nya barusan. 


~ P 


"Kok lama babe?" Ucap Arga. 
"Ada urusan bentar sama abang tadi" Ucap Keysha. 


"Oh gitu, ya udah jalan ya sekarang" Ucap Arga yang di 
angguki oleh Keysha. 


"Emang kita mau kemana kak?" Ucap Keysha. 


"Ke rumah gue, gaapa kan?" Ucap Arga. 
"Hah Ngapain?" Ucap Keysha. 


"Gaapa pengen ngenalin kamu sama ortu aku aja sih" Ucap 
Arga. 


Keysha dibuat membeku dengan jawaban Arga. 
Dikenalin ke camer? Batin Keysha. 


"Key" Panggil Arga yang berhasil membuat lamunan Keysha 
buyar. 


"Ehiiya?" Ucap Keysha. 
"Maaf ya tentang kejadian di sekolah tadi" Ucap Arga. 


"Oh iya gaapa kak, gausah terlalu di pikirin" 
Ucap Keysha. 


Arga tersenyum dan meraih tangan Keysha dengan satu 
tangan nya yang bebas dan tangan satu nya lagi dia 
gunakan untuk menyetir. 


"Tapi bukan nya ortu kakak pada kerja ya?" Ucap Keysha. 
"Iya mereka tadi pagi pulang, jadi aku punya inisiatif untuk 
membawa kamu ke ortu ku berhubung mereka ada di 
rumah" Ucap Arga. 


"Ohh gitu ya?" Ucap Keysha. 
"Iya sayangg" Ucap Arga. 


Dalam perjalanan mereka tidak berhenti bercanda ria. 


Sampai tak terasa mobil Arga sudah mulai memasuki 
pekarangan rumah yang luas. Rumah siapa lagi kalo bukan 
rumah Arga. 


Cklek 
"Mama aku bawa yang aku janjikan" Ucap Arga. 


Hah di janjikan? Jangan jangan gue barang taruhan? Batin 
Keysha. 


"Ohh Arga udah pulang" Ucap Mama Arga. 
"Ma kenalin nih Keysha" Ucap Arga memperkenalkan. 


"Ahh kamu lebih cantik aslinya manis juga" Ucap Mama 
Arga. 


"Dan Keysha kenalin ini mama aku" Ucap Arga. 


"Keysha tante" Ucap Keysha. 
"Iya tante udah tau kok, kamu ajak Keysha ke kamar kamu 
aja dulu" Ucap Mama Arga sambil tersenyum. 


Hah apa?Kamar kak Arga? Yang benar saja Batin Keysha. 


"Ya udah Ma, yuk Key" Ucap Arga. 
"Permisi tante" Ucap Keysha sopan. 


Cklek 


"Nih kamar aku, kamu masuk dulu sana aku ada urusan 
bentar" Ucap Arga dan mencium kening Keysha. 


"Ah iya udah aku tunggu disini jangan lama lama" Ucap 
Keysha yang di angguki Arga. 


~ P 


"Mama udah siapin makan malam nya?" Ucap Arga. 


"Udah siap kok, tapi gimana dengan Ayah mu?" Ucap mama 
Arga. 


"Ah itu, liat aja nanti gimana" Ucap Arga malas. 


"Yaudah gih kamu panggil Keysha, Mama juga mau manggil 
Ayah kamu" Ucap mama Arga. 


Cklek 


"Ah Arga udah balik" Ucap Keysha. 
"Tumben manggil nama doang biasa nya pake embel embel 
kak" Ucap Arga. 


"Hehe gaapa" Ucap Keysha. 
"Aneh, terserah kamu aja sekarang mau manggil gimana, 
terserah" Ucap Arga. 


"Hehe makasih" Ucap Keysha. 
"Hm yaudah yuk ke bawah makan malam" Ucap Arga. 


"Oh makan malam? Ku kira cuma main doang" Ucap Keysha. 
"Kalo main ya gak harus di rumah lah sayang" Ucap Arga. 


Arga dan Keysha turun ke bawah menuju ruang makan yang 
sudah terdapat ayah dan ibu nya. 


Arga menarik kursi untuk tempat duduk Keysha dan setelah 
itu Arga duduk di sebelah Keysha. 


"Wahh pantesan orang anak nya cantik gini" Ucap Ayah 
Arga. 


"Langgeng ya kalian" Ucap Ayah Arga. 
"Makasih" Ucap Arga datar. 


"Haha kamu masih marah karena perjodohan itu?" Ucap 
Ayah Arga. 


"Udah lah Stev gak enak nih ada Keysha" Ucap mama Arga. 
"Nah sekarang silakan di makan" Ucap mama Arga. 


Saat sedang makan keheningan terjadi dan hanya 
dentingan sendok lah yang terdengar 


Selesai makan mereka melanjutkan nya dengan mengobrol 
ringan 


"Udah jam 9 Keysha harus pulang" Ucap Arga setelah 
melihat jam yang bertengger manis di pergelangan tangan 
nya. 


"Oh iya udah jam 9 aja, padahal tante masih mau lama lama 
lagi sama Keysha" Ucap mama Arga. 


"Hehe lain kali Keysha main lagi deh tan, tan om Keysha 
pamit dulu ya, makasih makanan nya enak" Ucap Keysha 
dan langsung menyalimi tangan kedua ortu Arga. 


"Iya hati hati ya Ga bawa mobil nya, jangan sampai calon 
mama lecet" Ucap Mama Arga. 


Tin 
Mobil Arga pun meninggalkan pekarangan rumah Arga. 
"Mama kamu ramah gitu loh kak" Ucap Keysha. 


"Iya, mama memang masih sedikit peduli dibanding dengan 
ayah ku yang egois" Ucap Arga. 


Setelah itu tidak ada yang membuka percakapan lagi. 


~ P 


"Makasih ya Key buat hari ini" Ucap Arga sesampai nya di 
depan rumah Keysha. 


"Iya kak, terima kasih kembali" Ucap Keysha. 


" Ya udah masuk sana udah malem, langsung istirahat pasti 
capek" Ucap Arga. 


"Siap kak" Ucap Keysha sambil memperagakan sikap 
hormat. 


Arga yang melihat tingkah Keysha hanya tersenyum. 


~ P 


Sekian dan terima kasih 


PART 28 


Numpang iklan dulu ya hehe 


New story nih. 

Aku agak ragu sih tapi aq ingin nyoba publish yang 
ini. Diantara kalian nanti ada yang suka gak sama 
cerita aku yang satu ini? 

Sebelum nya itu aku juga gak tau mau mendeskripsi 
kan nya gimana jadi ya gitu dulu. 


Maaf iklan dulu hehe. 


Happy reading 


"Wtf! gue telat!" umpat Keysha. 
Tadi dia bangun kesiangan dan abang nya? Sudah 
meninggalkan nya. 


Keysha pun segera memesan ojek online sebelum dia 
mandi. 


Tak sampai sepuluh menit Keysha sudah siap dengan 
seragam yang sudah membalut tubuh nya, bertepatan saat 
itu bapak ojol nya sampai. Kebetulan banget ga sih? 


Sesampai nya di depan sekolah nya Keysha dapat melihat 
bahwa gerbang yang menjulang tinggi itu sudah di tutup 
dengan rapat. 


Keysha hanya menghela nafas kasar melihat pemandangan 
di depan nya. 


"Pulang aja deh males kalo harus dihukum" Ucap Keysha. 
Keysha pun membalikan badan nya dan hendak melangkah 
kan kakinya sebelum suara barinton seseorang 
mengagetkan nya. 


"Eits mau kemana lo?" Ucap seseorang itu. 
Keysha pun membalik kan badan nya untuk melihat siapa 
orang itu. 


"Kak Julian?" Ucap Keysha. 
Julian hanya menunjukan smirk nya. 


"Hah kak biarin ag bolos ya sekali aja kak" Ucap Keysha 
memelas. 


"Gak ada acara bolos, masuk sebelum gue hukum" Ucap 
Julian tegas. 


"Berarti kalo ag masuk sekarang gak dihukum dong kak?" 
Ucap Keysha. 


"Pasti dihukum, tapi nanti biar gue ringanin hukuman lo" 
Ucap Julian sambil tersenyum simpul. 


"Yaudah kalo gitu gue masuk aja deh, makasih sebelum nya" 
Ucap Keysha. 


"Ok siap siap sama hukuman lo ya Keysha" Ucap Julian. 
Hukuman apa ya kira kira Batin Keysha. 
"Bodo deh liat nanti aja" Gumam Keysha. 


~ P 


Sekarang Keysha dapat bernafas sedikit lega karena 
ternyata gutu killer yang seharus nya mengisi kelas nya saat 
ini tidak hadir. 


"Untung lo guru killer itu ga masuk" Ucap Dara. 


"Emang orang nya kemana?" Ucap Keysha. 
"Sakit" Sahut Nara. 


"Oh bisa sakit ya tuh orang" Ucap Keysha. 
"Ya bisa lah sama sama manusia nya" Ucap Kirana. 


"Eh ngomong ngomong Key lo balikan sama kak Arga?" 
Ucap Nara. 


"Eh eng--" 

"Key lo dipanggil kak Julian di ruang osis" Ucap salah satu 
teman kelas Keysha yang membuat ucapan Keysha sebelum 
nya terpotong. 


"Emm gue dipanggil kak Julian, gue duluan ya Bye" Ucap 
Keysha dan langsung ngacir meninggalkan para sahabat 
nya yang di serang oleh tanda tanya besar. 


~ P 


"Kak Julian manggil aku?" Ucap Keysha. 
"Iya" Ucap Julian. 


"Emang apa hukuman aku kak?" Ucap Keysha yang tau 
maksud Julian memanggilnya. 


"Lo akan sekretaris pribadi gue selama 2 hari, dan itu 
terhitung mulai besok" Ucap Julian. 


"Hah? masa telat doang sampai jadi sekretaris pribadi 
kakak?" Ucap Keysha. 


"Iya, atau lo lebih milih jadi sekretaris gue dalam 
seminggu?" Tawar Julian. 


"Ngga makasih mending 2 hari udah cukup kok kak" Ucap 
Keysha. 


"Hah yaudah kembali ke kelas sana" Ucap Julian. 
"Iya kak permisi" Pamit Keysha. 


"Hah gila! Ya kali telat doang hukuman nya sampe gitu 
amat" Gerutu Keysha setelah keluar dari ruang osis. 


"Kalo menggerutu jangan keras keras gue denger loh" Teriak 
Julian dari dalam ruang osis. 


Sial pake banget gue hari ini Umpat Keysha dalam hati. 


~ mw 


"Lah Key, kenapa muka lo kusut gitu habis dari kansis?" 
Tanya Kirana. 


"Gue sebel sama kak Julian" Ucap Keysha. 
"Lah kenapa?" Tanya Kirana lagi. 


"Gue harus jadi sekretaris pribadi nya selama 2 hari cuma 
gara gara telat tadi" Ucap Keysha yang berhasil membuat 
para sahabat nya tertawa terbahak bahak. 


"Eh setan semua lo ya! Temen susah malah di ketawain" 
Umpat Keysha pada para sahabat nya. 


"Haha gak apa Key, itung itung pdkt" Ucap Dara yang masih 
setia menertawakan nya. 


"Pdkt mbah mu salto" Ucap Keysha yang membuat para 
sahabat nya tertawa semakin keras. 


"Hahaha udah udah sakit perut gue" Ucap Nara. 


"Iya, Udah berhenti ngelawak deh Key" Imbuh Dara. 


"Mata you ngelawak" Umpat Keysha kesal bukan kepalang 
kepada para sahabat nya. 


Bagaimana tidak? Dia sedang susah tapi para sahabat nya 
malah bahagia di atas penderitaan nya. 


"Ah males gue sama kalian, gue keluar aja" Ucap Keysha 
dan langsung melenggang pergi meninggalkan para 
sahabat nya yang masih tertawa. 


Brukk 


Saat di depan kelas Keysha tidak sengaja menabrak entah 
siapa. 


"Hati hati dong Key" Ucap Rafa. Ya ternyata Rafa lah yang 
ditabrak Keysha. 


"Iya kak maaf" Ucap Keysha. 
"Emang kenapa kok lo buru buru sampai gak liat jalan?" 
Tanya Rafa. 


"Itu temen temen ku nyebelin" Ucap Keysha lucu. 


Tiba tiba saja Rafa tertawa yang membuat Keysha semakin 
cemberut. 


"Kok kak Rafa juga ketawa sih!" Protes Keysha. 
"Haha sorry sorry Key, lo lucu sih" Ucap Rafa. 


"Ish! Kak Rafa sama aja sama mereka" Ucao Keysha dan 
langsung meninggalkan Rafa. 


"Eh Key, gue kok ditinggal" Ucap Rafa. 
"Bodo aku ke kelas aja" Ucap Keysha. 


"Haha ada ada aja tuh anak" Ucap Rafa yang diakhiri 
dengan kekehan. 


Di kelas.. 


"Kenapa balik?" Tanya Nara. 
"Terserah gue lah" Ucap Keysha sewot. 


"Haha gausah sewot dong mbak" Ucap Dara. 


"Udah deh gak usah ketawa mulu capek gue denger nya" 
Ucap Keysha. 


"Iya iya sorry kita udah berhenti ketawa nih" Ucap Nara 
mewakili. 


"Keysha!" Panggil Bima yang tiba tiba nongol. 


"Apaan sih berisik" Ucap Keysha. 
"Santai aja mbak" Ucap Bima. 


"Iya apa?" Tanya Keysha. 
"Gak papa sih" Ucap Bima nyengir. 


"Aish! Lo tau anjing gak?" Ucap Keysha. 
"Tau lah" Ucap Bima. 


"Ya itu mirip kaya lo" Ucap Keysha sewot. 
"Enak aja orang ganteng gini disama sma in sma anjing 
dog" Ucap Bima. 


"Hii ganteng dari mana hah?" Ucap Kirana. 
"Ganteng kalo diliat dari pucuk monas pake sedotan agua" 
Sahut Dara. 


"Jahat lo pada" Ucap Bima. 
"Haha kita baik loh, kan tadi udah bilang lo ganteng" Ucap 
Dara. 


"Semerdeka mulut lo aja Dar" Ucap Bima yang disusul gelak 
tawa oleh Keysha dkk. 


~ P 


Sekian dulu ya. 
Arga nya di simpan dulu ya hehe. 


Btw part ini lucu gak sih? aku coba ngelawak nih. 


Haha Makasih 


PART 29 


"Hai Keysha selamat memulai masa hukuman mu" Ucap 
Julian. 


"Hah kak Julian, iya makasih banyak ya kak" Ucap Keysha 
sambil tersenyum manis namun di paksa kan. 


"Haha kalo gak mau senyum ya udah, gak perlu senyum tapi 
di paksa kan gitu" Ucap Julian. 


"Ya udah" Setelah itu wajah Keysha menjadi datar tak 
berekspresi. 


"Serem haha" Ucap Julian yang di susul dengan tawa nya. 
"Kak Julian kok jadi nyebelin sih" Ucap Keysha. 


"Gak papa biar ngangenin" Ucap Julian. 
"Iya in" Ucap Keysha sambil memutar bola mata malas. 


"Tugas aku hari ini apa kak?" Tanya Keysha. 


"Nanti pulang sekolah kita bersihin ruang musik" Ucap 
Julian. 


Apa apan coba? Ya masa ngebersihin ruang musik juga 
Batin Keysha. 


Belum sempat Keysha untuk protes tapi sudah di bungkam 
lebih dulu dengan kak Julian. 


"Gak ada penolakan" Ucap Julian. 
"Ya udah, berarti sekarang aku bebas kan kak?" Ucap 
Keysha. 


"Untuk sekarang iya, kalo nanti gak tau" Ucap Julian. 


"Ah bodo" gumam Keysha. 
"Ya udah aku ke kelas dulu kak" Ucap Keysha. 


"Ya hati hati ingat nanti pulsek" Ucap Julian. 
"Iya" Ucap Keysha. 


~ P 


"Kuy ngantin cacing di perut gue udah demo dari tadi" Ucap 
Kirana. 
"Haha iya ayok" Ucap Keysha. 


"Oh iya Key, gimana tentang hukuman lo?" Ucap Nara. 
"Pulsek nanti ngebersihin ruang musik" Ucap Keysha. 


"Haha kasian lo Key" Ucap Dara. 
"Kasian aja, gak mau bantu" Ucap Keysha. 


"Engga" Jawab Dara, Kirana, Nara serempak. 

"Emang setan ya lo pada!" Ucap Keysha kesal. 

"Haha, emang lo ngebersihin sendiri?" Tanya Nara. 

"Gatau tapi tadi kak Julian bilang nya 'Kita' " Ucap Keysha. 


"Ya berarti untung lah lo masih di bantu kak Julian" Ucap 
Kirana. 


"Iya syukurin aja deh" Ucap Keysha. 
"Eh ya, kita mau duduk dimana nih?" Ucap Nara sambil 
mengamati kantin yang sidah ramai. 


"Di tempat duduk" Ucap Keysha polos yang langsung 
mendapat jitakan dari Dara. 


"Ya tau bego! Tapi tempat duduk mana?" Ucap Nara. 


"Seadanya" Ucap Keysha lagi yang membuat para sahabat 
nya menghela nafas jenggah. 


"Itu disana kosong" Ucap Nara sambil menunjuk ke arah 
bangku kosong. 


"Nah kita kesana" Komando Kirana. 
Mereka berempat langsung saja menuju tempat yang 
ditunjuk oleh Nara tadi. 


Setelah sampai di tempat yang ditunjuk Nara tadi, Kirana 
menyerah kan dirinya untuk memesan makanan. 


"Seperti biasa, siomay jus alpukat" Ucap Keysha. 


"Samain cuma gue air mineral" Ucap Nara. 
"Gue sama kayak Nara" Ucap Dara. 


"Ya sudah pesanan nya silakan ditunggu" Ucap Kirana 
berlagak seperti pelayan. 


"Iya, segera ya mbak saya sudah lapar" Ucap Nara yang 
diakhiri dengan kekehan. 


Kirana langsung saja melenggang pergi membiarkan ucapan 
Nara seperti angin lalu. 


Selepas kepergian Kirana tiba tiba saja dkk menghampiri 
meja Keysha dkk. 


"Key" Panggil Kevin. 
"Eh kak Kev, kak Aldo, loh abang kok sama..?" Ucap Keysha. 


"Gak apa kan, ya masa kumpul nya cuma di luar aja, di 
dalem juga dong ya" Ucap Vano. 


"Iya in deh" Ucap Keysha. 
"Eh ngomong ngomong Kak Arga mana?" Ucap Keysha lagi. 


"Rooftop" Ucap Kevin. 
"Oh ya udah, pergi sana hush hush" Ucap Keysha sambil 
memperagakan seperti orang mengusir ayam. 


"Sialan" Umpat Aldo dan langsung berlalu disusul Kevin dan 
Aldo meninggalkan Keysha yang tertawa terbahak bahak. 


~ P 


Setelah makan Keysha sengaja membeli roti dan air mineral 
dan menyuruh para sahabat nya duluan karena dia ingin ke 
rooftop dulu. 


Sesampai nya di rooftop Keysha melihat Arga yang 
berbaring di antara kursi yang berjajar. 


Keysha pun menghampiri Arga dan membangun kan nya. 


"Kak bangun, makan dulu aku bawa roti" Ucap Keysha 
sambil menggoyang goyang kan tubuh Arga pelan. 


"Eunghh, paan sih gue mau tidur" Ucap Arga yang masih 
enggan membuka mata nya. 


Helaan nafas terdengar dari mulut Keysha. 
Keysha sekarang hanya memandangi wajah tampan Arga 
yang terlihat damai saat sedang tidur. 


Tanpa sadar tangan Keysha terangkat untuk memegang 
wajah Arga. 


Dan Keysha entah mendapat kan ide dari dari mana dia 
mendekatkan wajah nya berniat untuk meniup niup wajah 
Arga namun rencana nya gagal karena tiba tiba saja Arga 
membuka mata nya dan langsung mencium bibir Keysha. 


"Hah?" Ucap Keysha reflek dan langsung memundurkan 
kepala nya. 


"Kok kak Arga udah bangun? Sejak kapan?" Tanya Keysha. 


"Sejak tangan manis mu mengusik tidur ku" Ucap Arga 
dengan menampil kan senyum manis nya. 


"Oh hehe maaf kak, nih aku bawa roti kak Arga makan ya" 
Ucap Keysha. 


"Suapin mager aku" Ucap Arga manja. 
"Manja banget" Ucap Keysha. 


"Gaapa kan manja sama pacar sendiri" Ucap Arga. 
"Semerdeka kakak aja udah" Ucap Keysha malas. 


"Haha sini suapin aaa" Ucap Arga. 
Keysha pun menyuapi Arga dengan roti yang dia bawa tadi. 


"Kamu juga makan dong masa aku doang yang makan" 
Ucap Arga. 


"Gimana aku makan nya orang tangan aku buat nyuapin 
kakak" Ucap Keysha. 


"Oh iya hehe sini roti nya biar aku makan sendiri" Ucap 
Arga. 


Keysha langsung saja mengambil roti karena memang ia 
tadi membeli untuk nya dan Arga. 


"Haha belepotan tuh kayak anak kecil" Ucap Arga sambil 
mendekat kan wajah nya. 


Keysha yang melihat Arga semakin mendekat kan wajah nya 
hanya diam tidak tau harus apa. 


Dan tiba tiba saja bibir Arga menempel dengan bibir Keysha. 


10 detik bibir mereka hanya saling diam dan Arga mulai 
melumat bibir bawah Keysha yang terdapat noda coklat dari 
roti nya tadi. 


Seusai nya Arga menjauh kan wajah nya dan disitu juga 
Keysha langsung menarik nafas dalam dalam. 


"Haha nafas dong, masa gitu aja gak nafas" Ucap Arga. 
"Ya kakak tiba tiba main nyosor aja" Ucap Keysha. 
"Ya sorry tadi ada noda di bibir kamu" Ucap Arga. 


"Pake tangan kan bisa" Ucap Keysha. 
"Lebih enak pake bibir" Ucap Arga. 


"Ish! Mencari kesempatan dalam kesempitan huh" Ucap 
Keysha sambil mengerucutkan bibir lucu. 


"Haha kenapa mau lagi?" Goda Arga. 
"Apaan sih!" Ucap Keysha. 


"Haha sini sini" Ucap Arga dan langsung menarik tengkuk 
belakang leher Keysha. 


Arga mulai melumat bibir Keysha lembut dari bawah atas 
bergantian. 


Dan Keysha yang sebelum nya hanya diam dan menikmati 
apa yang di lakukan Arga pada bibir nya. 


Entah kerasukam setan dari mana Keysha mulai membalas 
dan membuat Arga tersenyum simpul. 


Lama kelamaan ciuman Arga semakin dalam dan menuntut. 


Keysha yang baru saja sadar langsung mendorong tubuh 
Arga menjauh. 


"Kita bisa kelewatan" Ucap Keysha. 
Arga pun mengangguk sebagai respon. 


"Makasih, bibir kamu manis" Ucap Arga. 
Keysha menunduk kan kepala nya malu karena Arga memuji 
bibir nya? Oh Good. 


Ada yang ga beres nih sama gue Batin Keysha. 


~ P 


Mohon maaf part nya agak halu dan jangan lupa vote 
ya 


Dan sekedar info untuk story ku yang Azkia's aku 
unpub karena gak ada yang baca hehe jadi aku 
simpan di draf doang . 


Terima kasih banyak atas perhatian nya, sekian dari 
saya terima kasih 


PART 30 


Sekarang Keysha sedang berjalan menuju ke ruang musik 
bersama Julian, Arga? Saat di rooftop Keysha sudah bilang 
ke Arga kalo sepulang sekolah ia masih ada urusan. 


"Hah?! Ini ruang musik?" Ucap Keysha. 
"Iya" Ucap Julian. 


"Ini lebih pantes kalo disebut gudang, bahkan gudang lebih 
bagus dan bersih dari ini" Gerutu Keysha. 


Yang benar saja banyak debu beterbangan, alat alat tidak 
berada di tempat yang seharus nya mungkin udah ribuan 
tahun ya ga dihuni? Lebay! 


"Ini aku bersihin sendiri kak" Ucap Keysha menunjuk kan 
muka memelas nya. 


"Iya, gua cuma bantu do'a aja" Ucap Julian santai. 
"Ah shit" umpat Keysha pelan. 


Keysha pun beranjak dari tempat nya dan masuk ke ruang 
musik tersebut. 


Sungguh pengap rasanya di dalam sini apalagi ia harus 
membersihkan semua ini seorang diri huh! 


Dan lihat lah ia yang di depan sana hanya melihat nya saja 
tanpa berniat untuk membantu nya sama sekali. 


10 menit sudah berlalu tapi mengapa ruang musik ini belum 
bersih? Padahal Keysha hanya melihat nya saja. 


Yang benar saja! baru 10 menit dan apa? Keysha hanya 
melihat nya saja. Memang ruang musik itu bisa 
membersihkan dirinya sendiri hanya dengan dilihat Keysha? 
Ah bodo. 


Julian yang tadinya diam sekarang mulai ikut membantu 
Keysha. 


Dan dalam waktu 30 menit setelah 10 menit tadi ruang 
musik yang.. Ah sudah lah, sekarang sudah bersih dan 
kinclong ( kinclong kek mata ku saat liat doi ). 


"Hahh capek gue ampun deh" Ucap Keysha. 


"Salah siapa terlambat" Ucap Julian. 
"Aku juga ga mau telat tau kak, tapi emang udah takdir aku 
telat waktu itu" Ucap Keysha. 


"Iya in aja biar cepet" Ucap Julian malas. 


"Ya udah sekarang aku pulang gaapa kan kak?" Ucap 
Keysha. 


"Gimana yaa? Boleh gak ya?" Ucap Julian. 


"Ayolah kak" Ucap Keysha. 
"Ya udah boleh tapi nanti malam lo harus bantuin gue" Ucap 
Julian. 


"Bantuin apa lagi sih kak?" Ucap Keysha malas. 


"Bantuin gue ngerekap ulang jadwal buat event yang akan 
datang" Ucap Julian. 


"Hahh ya udah" Ucap Keysha pada akhir nya. 


"Haha gitu napa dari tadi" Ucap Julian. 
"Yaudah pulang ayo udah sore" Ucap Julian lagi. 


"Iya ayok badan ku juga udah capek semua" Ucap Keysha. 


"Haha kasian hahahaha" Ucap Julian yang diakhiri dengan 
tawa keras. 


"Malah di ketawain" Ucap Keysha mengerucutkan bibir nya. 


"Iya iya engga, ngomong ngomong lo pulang sama siapa 
Key?" Ucap Julian. 


"Gak tau liat aja nanti" Ucap Keysha yang masih fokus 
dengan ponsel nya. 


Mereka pun sudah sampai di depan gerbang sekolah Keysha 
celingak celinguk mencari keberadaan Arga. 


"Dimana sih kak Arga katanya mau jemput huh" gerutu 
Keysha. 


Tin tin 
Terdengar suara klakson motor yang ternyata adalah Julian. 
"Pulang sama siapa lo Key?" Ucap Julian. 


"Orang" Ucap Keysha dengan muka watados nya sedang 
kan Julian sudah geram dengan jawaban Keysha hanya bisa 
menghela nafas. 


"Trus ngapain lo disini?" Ucap Julian. 
"Nunggu jemputan kak" Ucap Keysha. 


"Gak mau bareng gue aja? Udah sore banget loh" Ucap 
Julian. 


"Gak usah kak makasih, kan kasian nanti kalo udah jemput 
tapi orang yang di jemput malah gak ada" Ucap Keysha. 


"Ya udah terserah lo aja, lo hati hati ya, kalo ada apa apa lo 
bisa hubungi gue karna lo dalam pengawasan gue selama 2 
hari ini" Ucap Julian mewanti wanti. 


"Iya kak Julian makasih yaa" Ucap Keysha. 
"Iya, yaudah gue duluan ya, ingat hati hati" Ucap Julian. 


"Iya kak Juljul haha" Ucap Keysha yang diakhiri dengan tawa 
receh. 


"Paan sih haha, bye hati hati" Ucap Julian. 


"Haha iya bye hati hati juga" Ucap Keysha dan langsung 
saja Julian berlalu meninggalkan Keysha. 


"Huh sendirian gini bikin gue jadi merinding hii" Gumam 
Keysha pelan. 


"Gue tunggu 10 menit gak dateng gue tinggal" Ucap Keysha 
pada diri sendiri. 


Menit demi menit sudah berlalu bahkan sekarang sudah 
hampir setengah jam Keysha menunggu Arga namun tak 
kunjung terlihat. 


Akhirnya Keysha memutuskan untuk pulang sendiri saja. 


Saat Keysha sedang berjalan dia tidak sengaja bertemu 
dengan 2 orang yang terlihat sudah berumur. 


"Hai neng.. Aduh cantik nya" Ucap salah satu bapak itu 
hendak mencolek dagu Keysha namun dengan cepat Keysha 
menepis tangan bapak itu. 


"Aduh neng.. Jangan galak galak atuh kita baik kok mending 
main sama kita dulu" Ucap bapak satu nya lagi. 


"Aduh pak, dari pada bapak ganggu saya mending bapak 
pergi aja deh" Ucap Keysha santai. 


"Halah belagak lo" Ucap bapak satu nya dan hendak 
melayang kan tamparan ke Keysha namun Keysha 
mencegah nya dengan menggenggam tangan bapak 
tersebut dan memutarnya lalu dibawa nya kebelakang 
tubuh bapak itu. 


"Aduh duh neng sakit atuh lepasin" Ucap bapak itu. 
"Haha lembek gitu aja sakit" Ucap Keysha remeh. 


Tiba tiba saja bapak yang satu nya memukul pipi Keysha 
dan hasil nya sudut bibir Keysha sobek. 


"Ashh minta di hajar nih orang" Ucap Keysha dan langsung 
menghajar kedua bapak tersebut tanpa ampun. 


Bugh 
Bugh 


"Hah udah neng udah" Ucap bapak satu nya sedang kan 
bapak yang satu nya berhasil pergi entah kemana. 


"Tapi hati hati neng, neng bisa saja habis ini celaka" Ucap 
bapak itu. 


"Apa maksud bap--" 
Bugh! 


Ucap Keysha berhenti karena mendapatkan pukulan 
mendadak di punggung nya. 


"Ash bapak tuh gimana sih? mukul kok di punggung" Ucap 
Keysha hendak bangkit namun tiba tiba punggung nya 


terasa ada yang menusuk dalam jumlah banyak. 


"Ah sial tuh kayu ada paku nya" Ucap Keysha pelan setelah 
melihat kearah kayu yang digunakan bapak itu tadi. 


"Cabut cabut jangan sampai kita dikira bunuh orang" Ucap 
bapak satu nya dan langsung mengajak teman nya pergi 
meninggalkan Keysha. 


"Ah shit punggung gue rasa nya remuk" Ucap Keysha 
menahan rasa sakit di punggung nya. 


Keysha mencoba bangkit dan berjalan perlahan menuju 
rumah nya namun saat di tengah jalan Keysha merasa 
pusing dan tidak kuat lagi dengan rasa sakit di punggung 
nya dan tiba tiba saja semua nya gelap. 


Aku udah update lagi uhuyy wkwk gaje. 
Gimana nih buat part ini? 


Votment dong makasih 


PART 31 


Saat ini Arga sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah 
nya dan merutuki dirinya sendiri karena lupa menjemput 
Keysha dan malah asik asikan tidur. 


Sesampainya di sekolah, sekolah sudah sepi. Arga berfikir 
mungkin Keysha belum jauh akhirnya Arga memutuskan 
untuk memastikan dengan lewat jalan menuju rumah 
Keysha. 


Namun saat di tengah jalan dia di kejutkan dengan adanya 
perempuan yang tergeletak di pinggir jalan. 


Sebenar nya Arga masa bodo tapi entah apa yang 
mendorong nya untuk melihat perempuan itu. 


Hihh gila ni cewek kenapa ya? Darah semua seragam nya 
Batin Arga. 


Saat Arga hendak membalikan perempuan itu dia di kembali 
di kejutkan dengan adanya telfon masuk di ponsel 
perempuan tersebut yang ternyata Vano? 


Arga membiarkan nya dan Arga langsung membalikan 
perempuan itu menyingkirkan rambut yang menutupi wajah 
gadis itu dan betapa terkejutnya Arga dia adalah.. Keysha? 


"Eh Key Key bangun Key" Ucap Arga sambil menepuk nepuk 
pipi Keysha pelan. 


"Enghh sakit" Ucap Keysha lirih yang ternyata dia belum 
pingsan sepenuhnya. 


"Tahan bentar ya kita kerumah sakit sekarang" Tanpa basa 
basi lagi Arga langsung membopong tubuh mungil Keysha 


masuk ke dalam mobil nya dan meletak kan di bangku 
belakang membaringkan nya disitu. 


"Ahh sakit" Ucap Keysha lagi lirih. 

"Oh iya deng Punggung nya luka geblek" gumam Arga dan 
Arga pun langsung membalik tubuh Keysha menjadi 
tengkurang agar punggung nya tidak di jadikan alas nya. 


Arga berlari kecil untuk sampai ke tempat kemudi dan 
langsung saja Arga menancapkan gas nya dengan 
kecepatan penuh menghiraukan umpat an dan makian yang 
di lontarkan para pengguna jalan kepada nya. 


Itu tidak penting yang penting sekarang keadaan Keysha 
nya. 


Sesampai nya di rumah sakit Arga langsung membopong 
tubuh Keysha dan berteriak lantang. 


"SUS DOK GUE BUTUH BANTUAN DARURAT SEKARANG!!" 
Teriak Arga heboh. 


Dan langsung saja para perawat berdatangan dengan 
mebawa brankar rumah sakit. 


Arga meletak kan Keysha hati hati di atas brangkar dan 
langsung ikut membantu para perawat untuk mendorong 
brangkar menuju UGD. 


"Mas nya tunggu di luar ya" Ucap salah satu suster dan 
langsung menutup pintu nya. 


Arga langsung menghubungi teman teman nya termasuk 
Vano dan Keysha dkk. 


Tak butuh waktu lama Para teman nya dan Keysha sudah 
sampai di depan nya. Tapi tiba tiba saja.. 


Bugh! 
"Heh lo apain adek gue hah!" Semprot Vano sesampainya. 


"Udah kak jangan ribut ini rumah sakit" Ucap Dara 
menenangkan. 


"Iya tuh bener Dara tenang dulu Van" Ucap Kevin. 


"Gimana gue bisa tenang" Ucap Vano frustasi dan langsung 
mendudukan bokong nya di kursi yang tersedia. 


"Udah kak, mending kita berdo'a aja untuk Keysha" Ucap 
Kirana. 


Akhirnya mereka memilih tenang dan berdo'a sendiri 
sendiri. 


Dokter keluar dari ruang UGD yang langsung membuat 
teman teman Keysha berdiri. 


"Orang tua pasien?" Tanya dokter itu. 
"Saya kakak nya dok" Ucap Vano. 


"Oh bisa ikut saya ke ruangan saya?" Ujar dokter tersebut. 
"Bisa bilang disini saja gak dok?" Sela Arga. 


Dokter itu pun menghela nafas sebelum mulai kembali 
berbicara. 


"Pasien kekurangan darah, darah pasien AB-" Ucap dokter 
tersebut. 


"Yahh darah gue bukan AB-" Ucap Vano. 


"Engga" Ucap mereka semua serempak sambil menggeleng 
kecil. 


"Gue AB-" Ucap seseorang dari belakang mereka. 


Mereka semua sontak menoleh ke belakang dan kompak 
melototkan mata. 


"Lo" Ucap Arga. 


ma Kemat 


Whahaha aku up nih buat yang udah coment "Next" 
dan makasih buat yang udah votment di part part 
sebelum nya . 


Selamat hari raya idul fitri 1440 H. 
Minal aidzin walfaidzin mohon maaf lahir dan batin 


PART 32 


"Gue AB-" Ucap seseorang. 
"Lo" Ucap Arga. 
<> 


"Ngapain lo kesini hah?!" Ucap Vano. 
"Gue mau liat adek lo" Ucap Seseorang itu. 


"Gak usah ganggu Keysha lagi" Tegas Vano. 
"Kalo gue gak mau gimana?" Ucap seseorang tersebut. 


"Gak usah usik kehidupan Keysha lagi bangsat!" Ucap Vano 
tegas yang langsung memukul rahang orang tersebut. 


"Udah kak tenang dulu Keysha lagi butuh pendonor darah di 
dalam" Ucap Nara menenangkan. 


"Oh kebetulan banget, gue mau kok donorin darah gue ke 
Keysha" Ucap seseorang tersebut. 


"Gue gak akan biarin orang seperti lo donorin darah buat 
adek gue" Ucap Vano. 


"Udah lah kak, mending kita terima aja bantuan nya, kasian 
Keysha" Ucap Kirana. 


"Ya udah pokok nya Keysha gak kenapa napa" Pasrah Vano 
dan langsung duduk kembali menjambak rambut nya kasar. 


"Arghh sial! Gue gak ikhlas tuh darah ngalir di tubuh adek 
gue. Gatau lagi kalo Keysha" Ucap Vano melirih di akhir 
kata. 


Mereka semua tidak tau ada masalah apa antara Vano 
dengan seseorang itu yang mereka tau seseorang itu adalah 
rival sekolah mereka. 


Arga yang penasaran ingin bertanya namun situasi nya 
tidak memungkinkan untuk mempertanyakan hal yang tak 
penting seperti tadi. 


Jadi dia memutuskan nanti saja bertanya nya. 


Sesudah nya seseorang itu keluar hanya Nara yang 
menghampiri nya. 


"Thanks Dhik" Ucap Nara datar. 
"Hm, gue ngelakuin ini cuma karena ga mau Keysha kenapa 
napa" Ucap Dhika. 


Yaa seseorang itu adalah Dhika rival SMA Garuda. 
"Lo ada hubungan apa sama Keysha?" Tanya Nara. 


"Kepo lo kek Dora" Ucap Dhika datar dan langsung berlalu 
pergi. 


"Huhh mereka ada hubungan apa sih? Apa gue tanya 
Keysha aja ya nanti kalo udah sadar, ya udah deh" Gumam 
Nara berlalu kembali ke tempat teman teman nya tadi. 


-|w P3 


"Ga, sekarang gue tanya sama lo. Keysha kenapa bisa 
sampai kayak gitu?" Ucap Vano. 


"Ini semua salah gue Van" Ucap Arga serak. 


"Gak usah nyalahin diri sendiri ini semua udah takdir, 
mending sekarang lo ceritain gimana tadi kejadian nya" 
Ucap Vano. 


"Ok, tadi itu gue ketiduran pas waktu mau jemput Keysha 
dan pas gue bangun gue ke inget kalo gue harus jemput 
Keysha nah langsung saja gue mencari kunci motor gue dan 
pergi njemput Keysha sesampai nya gue di depan gerbang 
Keysha udah gak ada dan gue fikir Keysha masih dekat gue 
langsung saja pergi ke arah jalan pulang rumah lo dan pas 
di tengah jalan gue nemu cewek tergeletak di jalan penuh 
dengan darah, gue langsung saja menghampiri nya dan 
ternyata itu Keysha dan gue langsung saja membawa nya ke 
rumah sakit ini" Ucap Arga menceritakan semua yang dia 
tau. 


"Sorry tadi gue udah nonjok lo" Ucap Vano bersalah setelah 
mendengar cerita Arga 


"Tapi lo juga salah" Sambung Vano. 
"Iya gue tau" Ucap Arga. 


"Emm kira kira siapa ya yang buat Keysha kayak gitu?" Ucap 
Kirana yang ikut menyimak cerita Arga. 


"Tau tuh kalau ketemu udah pasti gue bikin perkedel tuh 
orang" Ucap Dara mengebu ngebu. 


"Udah udah kita berdo'a aja buat Keysha semoga cepat 
sembuh" Ucap Nara yang diangguki semua teman nya. 

"Syukurlah pasien udah baik baik saja, dan bisa 
dipindahkan ke ruang inap" Ucap dokter yang baru keluar 
dari ruangan yang berhasil membuat mereka bernafas lega. 


"w e 


Sejak kemarin Keysha sudah sadar namun belum ada yang 
berniat bertanya kepada Keysha sebenarnya apa yang 
terjadi. 


Dan sekarang mereka merencanakan untuk bertanya 
kepada Keysha. 


"Ehmm Key?" Ucap Nara ragu. 
"Ada apa?" Ucap Keysha. 


"ehm itu kita mau tanya sebenar nya apa yang ter-" Ucap 
Nara terhenti karena Keysha sudah menyahutnya terlebih 
dahulu. 


"Oh itu.. Sebenar nya tuh lo bisa baca aja di part 31 
hahaha" Ucap Keysha. 


"KITA SERIUS KEY" Ucap teman teman Keysha serempak. 


"Ok ok, sebenarnya itu waktu gue pulang kemarin kan gue.. 
" Keysha pun menceritakan semua yang dialami nya. 


"Bangsat tuh orang berani nya sama cewek" Umpat Aldo. 


"Sans napa kak" Ucap Keysha. 
"Ya tapi kan lo jadi kenapa napa Key" Sahut Kevin. 


"Udah udah tenang semua, pokok nya kita udah tau gimana 
ceritanya" Ucap Kirana. 


"Iya" Ucap mereka dan mengangguk secara serempak. 


Keysha yang melihat itu malah ketawa ngga tau apa yang 
dia tertawa kan. 


~ mw 


Udah jadi nih ketikan nya hehe.. Maaf part ini dikit. 


Votment lebih dari part sebelum nya ya makasih» « 


PART 33 


Hari ini Keysha sudah di perbolehkan untuk pulang dan Arga 
yang bertugas untuk menjemput Keysha. 


"Kak?" Ucap Keysha. 
"Hm" Sahut Arga. 


"Kata nya kan aku kekurangan darah waktu itu truss siapa 
yang--" Ucap Keysha terpotong karena sudah di sahut oleh 
Arga duluan. 


"Tau dari mana?" Ucap Arga. 
"Ehm dari anak anak" Ucap Keysha. 


"Siapa?" Ucap Arga. 

"Mm ga perlu tau deh, aku cuma mau tanya siapa yang 
donorin darah nya ke aku? Aku mau berterima kasih" Ucap 
Keysha. 


Arga mendengus kesal karena jawaban Keysha yang 
membuat nya malas. 


"Tauk cari tau aja sendiri sana" Ucap Arga malas dan berlalu 
berjalan mendahului Keysha. 


"ih gitu banget sama pacar sendiri" Gerutu Keysha sambil 
menghentak hentak kan kaki nya. 


~ P 


Sesampai nya di rumah Keysha langsung saja menuju kamar 
nya yang di ikuti oleh Arga yang membawa kan barang 
barang nya. 


"Ngapain masuk kamar aku?" Ucap Keysha yang lebih mirip 
bentakan dari pada pertanyaan. 


"Nih barang barang lo mau gue buang atau taruh sini" Ucap 
Arga santai sambil menunjuk kan barang barang Keysha 
yang dia bawa. 


"Ya taruh situ lah masa mau di buang kan sayang masih 
bagus bagus itu" Ucap Keysha. 


"Ya udah sih sensi banget PMS ya mbak?" Ucap Arga. 

"Gak ih sok tau" Ucap Keysha sewot. 

"Ya udah anggep aja gue ga ngomong apa apa" Ucap Arga 
malas. 


"Paan sih kak gaje tau gak" Ucap Keysha malas. 


"Ga mirror nih anak" Ucap Arga pelan yang masih di dengar 
oleh Keysha. 


"Tuh kaca besar aku setiap hari juga ngaca disitu bisa liat 
sendiri kan" Ucap Keysha sambil menunjuk kaca yang 
berada di kamar nya itu. 


"Iya iya salah lagi gue mah" Ucap Arga. 
"Ya udah gue mau pulang" Sambung Arga. 


"Jangan pulang disini aja temenin aku" Rengek Keysha. 


"Lah tadi ngamuk ngamuk sekarang manja manja gaje gini" 
Ucap Arga. 


"Ya udah kalo ga mau nemenin, pulang sana pulang ga usah 
balik" Ucap Keysha. 


"Dih ngambek" Ucap Arga. 
Arga pun berjalan menuju ke sisi ranjang Keysha. 


"Iya iya aku temenin ga usah ngambek gitu hmm" Ucap 
Arga kemudian. 


"Duduk sini jangan berdiri aja" Ucap Keysha sambil 
menepuk nepuk ranjang sebelah nya bermaksud untuk 
menyuruh Arga duduk. 


"Gaapa nih?" Ucap Arga. 
"Gaapa" Ucap Keysha. 


"Gak ngambek lagi ntar" Ucap Arga. 
"Engga" Ucap Keysha. 


Arga pun duduk di sebelah Keysha, tiba tiba saja Keysha 
beranjak dari duduk nya dan duduk di pangkuan Arga 
sambil memeluk Arga. 


"Kenapa hm?" Ucap Arga pengertian. 
"Sakit" Ucap Keysha lirih. 


"Kenapa? Kedatangan tamu?" Ucap Arga lembut. Keysha 
tidak menjawab namun Keysha manganggukan kepala di 
dalam pelukan Arga. 


Tangan Arga yang semula berada di pinggang Keysha 
beralih mengelus perut rata Keysha yang masih terbalut 
oleh baju. 


"Eh ngapain?" Tanya Keysha kaget. 

"Katanya sakit ya aku elus barang kali nanti bisa jadi gak 
sakit" Ucap Arga santai dengan tangan yang masih setia 
mengelus perut Keysha. 


Dan entah ada keajaiban dari mana setelah di elus Arga 
sakit nya sedikit mendingan. 


"Kak" Ucap Keysha yang masih setia memeluk Arga. 


"Hmm?" Sahut Arga. 
"Udah ga usah di elus lagi, udah ga sakit" Ucap Keysha. 


Arga pun langsung mengentikan aksi nya dan tangan nya 
kembali lagi ke pinggang Keysha. 


"Oh iya kak tadi pertanyaan ku belum di jawab" Ucap 
Keysha. 


"Yang mana?" Ucap Arga. 
"Siapa yang donorin darah buat aku?" Ucap Keysha. 


"Ohh kalo itu mending lo tanya abang lo sendiri aja" Ucap 
Arga. 


"Kenapa gak kak Arga yang beritahu?" Ucap Keysha. 


"Maless gue" Ucap Arga datar. 
"Emhh maaf" Cicit Keysha. 


"Buat?" Ucap Arga. 
"Udah bikin Arga males" Ucap Keysha. 


"Hmm ga gitu juga sayang" Ucap Arga mengecup singkat 
puncak kepala Keysha. 


"Bukan kamu yang bikin aku males, hanya orang yang 
donorin darah buat kamu itu bikin aku males" Ucap Arga 
kemudian. 


"Hm kalo gitu ya udah nanti aku tanya ke abang aja" Ucap 
Keysha sambil tersenyum. 


"Nahh gitu nurut itu baru Keysha ku" Ucap Arga mengecup 
pipi Keysha. 


Keysha hanya tersenyum mendapatkan perlakuan manis 
Arga tersebut. 


~ P 


Aku up nih buat yang nunggu ARKEY up 


Jangan lupa vote ya.. Ga susah kok hanya tekan 
bintang di samping kiri aja udah, lebih lebih lagi kalo 
mau coment(berharap ) ok sekian. 

Terima kasih 


PART 34 
"Pokok nya aku hari ini sekolah!" Ucap Keysha tegas. 


"Istirahat dulu Key, lo baru keluar dari rumah sakit kemarin" 
Ucap Vano mengusap wajah nya kasar. 


"Aku udah gapapa bang" Ucap Keysha. 
"Pokok nya lo ga boleh sekolah" Ucap Vano. 


"Aku sekolah titik" Ucap Keysha tak terbantahkan. 


"Bangsat! Terserah lo aja" Ucap Vano kemudian berlalu 
meninggalkan kamar Keysha. 


Yahh ngambek Batin Keysha. 


Pagi ini Keysha sedang mencoba membujuk Vano agar Vano 
memperbolehkan nya sekolah tapi malah berujung dengan 
debat. 


Keysha pun mengejar Vano yang meninggalkan nya dan 
ternyata Vano masih ada di dapur menyiapkan sarapan. 


"Bangg" Panggil Keysha. 


"Bangg" Panggil Keysha lagi. 


"Bangg jan ngambek dong yaa" Ucap Keysha. 


"Ash babi kacang" Umpat Keysha. 


Cup 


Tiba tiba Keysha mencium pipi Vano yang membuat Vano 
terkejut namun Vano masih bisa mengontrol ekspresi nya 
agar tidak terlihat terkejut. 


"Bangg Vano jan ngambek yaa" Ucap Keysha manja. 


"Bang Vano kan baik, ganteng, abang ter the best" Rayu 
Keysha lagi. 


Dih jijik Batin Keysha. 
"Hm" Sahut Vano. 


Yeay berhasil syukur deh Batin Keysha. 
"Bang Vano jangan ngambek lagi yaa" Ucap Keysha. 


"Dengan satu syarat" Ucap Vano. 


"Pokok nya aku sekolah bang" Ucap Keysha yang menebak 
nebak syarat dari Vano. 


"Ya udah terserah" Ucap Vano penuh penekanan dan 
berlalu. 


"Yahh ngambek lagi, ya udah besok deh sekolah nya" Cicit 
Keysha pelan berharap Vano tidak mendengar nya namun 
Vano mendengarnya dan Vano langsung berbalik ke Keysha. 


"Nah gitu dong baru adik gue" Ucap Vano yang di susul 
dengan mencium pipi adik nya sebelum berangkat. 


Sedangkan Keysha hanya mendengus malas. 


~ P 


"Kak Arga kenapa gak sekolah?" Ucap Keysha. 


"Mau nemenin lo" Ucap Arga. 


Sekarang Keysha sedang di ruang tamu bersama Arga 
karena tadi tiba tiba saja Arga mengirim pesan bahwa dia 
akan ke rumah Keysha. 


"Gak dimarahin kak bolos?" Ucap Keysha. 


"Liat akhir aja kalo itu" Ucap Arga. 
"Mending kak Arga balik ke sekolah" Ucap Keysha. 


"Kenapa? Gak suka gue temenin?" Ucap Arga. 
"Gak gitu kak, kan kak Arga harus sekolah" Ucap Keysha. 


Tidak ada sahutan dari Arga, Keysha hanya bisa menghela 
nafas berat. 


Arga beranjak dari tempat nya dan pergi menuju kamar 
Vano tanpa permisi? Sungguh tidak punya sopan santun. 


Arga kembali dengan tangan membawa bantal? Buat apa 
coba. 


"Buat apa kak?" Ucap Keysha. 


Arga kembali tidak menyahut nya, Arga meletak kan bantal 
di atas paha Keysha dan mulai tidur. 


"Kenapa pake bantal?" Ucap Keysha. 
"Paha lo keras gak ada daging nya" Ucap Arga santai. 


"Maksud kakak apa?!" Ucap Keysha sewot. 
Bugh 


Sangking sewot nya Keysha hingga Keysha tanpa sadar 
berdiri membuat Arga jatuh. 


"Duh pala gue" Ucap Arga meringis. 

"Eh maaf ga sengaja" Ucap Keysha nyengir sambil mengelus 
belakang kepala Arga yang mencium lantai tadi. 

"Hm" Sahut Arga singkat. 


Kemudian meletak kan bantal yang jatuh tadi ke paha 
Keysha lagi dan disusul dengan kepala nya. 


"Kenapa pake bantal?" Ulang Keysha. 

"Gue takut khilaf kalo tidur langsung di paha lo" Ucap Arga. 
"Oh yaudah" Akhir Keysha kemudian. 

Tak lama kemudian terdengar dengkuran halus dari Arga. 
Udah tidur? Batin Keysha. 


Keysha sekarang sedang mengamati ciptaan tuhan yang 
berhasil membuat nya terpikat untuk kedua kali nya. 


Kedua kali nya? 


Yahh sekarang Keysha jadi melow lagi, mengingat seseorang 
yang dulu sangat dia sayangi setelah keluarga nya tetapi 
malah menghianati nya. 


Kejadian itu masih sangat berbekas di ingatan Keysha. 


Kejadian dimana Keysha melihat pujaan hati nya berciuman 
dengan perempuan lain apalagi perempuan itu teman nya 
sendiri. 


Sungguh hancur hati nya saat melihat kejadian masa lalu 
itu. 


Tanpa sadar air mata Keysha keluar dan mengenai wajah 
Arga yang membuat sang empu terbangun. 


"Kenapa nangis?" Tanya Arga dengan suara serak khas 
orang bangun tidur. 


"E-eh kak Arga kok udah bangun?" Tanya Keysha 
menghiraukan pertanyaan Arga barusan. 


"ga usah ngalihin topik, kenapa nangis?" Ucap Arga. 


"Tv nya tadi sedih, eh kok tv nya maksudnya ehm tayangan 
nya tadi bikin sedih" Ucap Keysha. 


"Mana?" Tanya Arga curiga. 
"Udah selesai tadi ending nya sedih dan aku baper makanya 
aku nangis" Ucap Keysha. 


"Oh" Sahut Arga mencoba percaya. 
Untung percaya Batin Keysha. 


~ P 


Saat ini Keysha sedang membuat makan siang untuk nya 
dan Arga hingga sebuah notif mengganggu acara memasak 
nya. 


Masak apaan sih? Cuma bikin mie instan aja kok. 


#62 XXX XXXX XXXX 
Kenapa gak masuk lagi? Kemarin malam juga ga dateng. 
-julian. 


Gapapa kak send 


+62 XXX XXXX XXXX 
Mau ngehindar dari hukuman? 


Engga kak - send 


#62 XXX XXXX XXXX 
Trus? 


Masalah pribadi send 


#62 XXX XXXX XXXX 
Ya udah karena lo ga pernah masuk berarti hukuman lo 
nambah satu hari. 


Jahat banget send -read. 
"Di read doang" Gerutu Keysha. 


"Keyy, ada bau gosong apa nih?" Teriak Arga dari ruang 
tamu. 


Lah iya mie instan nya.. Kering Batin Keysha setelah melihat 
keadaan mie instan nya yang mengenas kan. 


"salah kak Julian pokok nya" gerutu Keysha. 
"Apa yang gosong?" Ucap Arga tiba tiba muncul. 


"Mie nyaa kering" Ucap Keysha sendu. 
"Yaudah biarin" Ucap Arga santai. 


"Ihh kok biarin.. Trus mau makan apa?" Ucap Keysha tak 
terima. 


"Emang gak ada bahan makanan yang lain?" Ucap Arga. 


"Ada" Ucap Keysha. 
"Trus kenapa gak masak itu aja?" Ucap arga bingung. 


"Ituu ak-" Ucap Keysha terpotong karena Arga sudah 
menyahut nya terlebih dahulu. 


"Kenapa? Gak bisa masak?" Ucap Arga. 

"Ih ngejek! Bisa lah" Ucap Keysha sewot. 

"Trus kenapa gak masak Keysha?" Ucap Arga geram. 
"Ituu aku.. males masak hehe" Ucap Keysha nyegir. 


"Dih cewek kok malesan" Ucap Arga. 
"Bukan malesan.. Cuma lagi males aja" Ucap Keysha nyengir 
lagi. 


"Ya udah biar gue aja yang masak" Ucap Arga. 
"Emang kakak bisa masak?" Ucap Keysha. 


"Ngehina nih?" Ucap Arga menyeringai. 
"Eh gak gitu" Ucap Keysha. 


"ya Udah liat hasil nya nanti aja" Ucap Arga. 
"Aku disini aja ngeliat kak Arga masak" Ucap Keysha. 


"Ya udah" Ucap Arga kemudian berlalu ke lemari es memilih 
beberapa bahan makanan untuk di masak dan mulai 
memasak nya. 


Sebenar nya Arga hanya akan memasak nasi goreng 
andalan nya, yang kata mama nya nasi goreng Arga sangat 
enak. 


Seusai masak Arga langsung menghidang kan masakan nya 
kepada Keysha. 


"Wahh" Ucap Keysha berbinar setelah mencicipi masakan 
Arga. 


"Gimana enak kan?" Ucap Arga. 
"Iya ah, masakan aku aja masih menang hahaha" Ucap 
Keysha tertawa di akhir. 


"Banyak gaya" Ucap Arga meremeh kan. 
"Ih gak percaya, coba aja lain kali" Ucap Keysha. 
"Ok, gue tunggu" Ucap Arga. 


~ P 


Kayak nya di part sebelum nya aku ada janji untuk 
Up hari ini? ya ga sih? 


Kalo ada berarti lunas ya? Tpi kalo ga ada? ya udah 
gapapa itung itung nyicil part (Apasih gaje!) Maaf 
hehe. 


Makasih buat yang baca dan lebih banyak makasih 
buat yang vote dan lebih lebih lebih banyak makasih 
lagi buat yang votment 


See you next part ^ ^ 


PART 35 
Hari ini Keysha kembali masuk sekolah setelah kemarin izin. 


"HAII KEYSHAA, LO TAU GAK GUE TUH KANGEN BANGET 
SAMA LO" Teriak Nara alay sambil merentankan tangan 
hendak memeluk Keysha. 


"Jijik gue denger nya" Ucap Keysha. 

Yang mengundang gelak tawa se isi kelas. 

"lo tuh Keyy, ga bisa menghormati gue dikit ya" Ucap Nara. 
"So pasti engga dong Nara ku sayangg" Ucap Keysha. 


"Gitu banget lo Key" Ucap Nara kesal. 
"Bercanda bercanda" Ucap Keysha nyengir. 


"Untung sayang" Ucap Nara. 

"Yo! Key udah balik sekolah lo" Sapa Bima tiba tiba. 

"Apasih lo dateng dateng malah gajelas gitu" Ucap Keysha. 
"Ga jelas gimana sih Keysha? Gue kan sebagai sahabat lo 
yang terbaik paling peduli paling sa--" Ucap Bima terpotong 


ucapan Keysha. 


"Iya iya lo yang paling sayang sama gue iya udah sana ke 
bangku lo" Potong Keysha. 


"Haha nice. Ok gue ke bangku dulu" Ucap Bima berlalu ke 
arah bangku nya. 


~ P 


"Eh iya gue lupa nanya yang donorin darah buat gue waktu 
itu siapa ya?" Ucap Keysha tiba tiba yang membuat teman 
teman nya seketika diam termasuk Arga dkk. 


Karena saat ini mereka sedang istirahat dan berkumpul di 
kantin. 


"Jawab tuh Van" Bisik Aldo kepada Vano. 
"Itu Key sapa ya? Lupa gue nama nya" Ucap Vano. 


"Kok lupa? Emang kalian gak ada yang kenal?" Ucap 
Keysha. 


Kita semua kenal siapa 'dia' Key Batin mereka serempak 
kecuali Keysha. 


"Engga dia orang asing yang kebetulan lewat" Ucap Vano. 
Mencurigakan banget nih abang Batin Keysha. 


"Oh yaudah deh biar gue berterima kasih dan sekalian kirim 
do'a buat dia" Ucap Keysha santai. 


"Kirim do'a kayak orang meninggal aja Key" Ucap Aldo yang 
mencoba mencair Kan suasana. 


"Haha tau tuh Keysha kalo ngomong ga di saring dulu" Ucap 
Kirana menambahi. 


"Disaring kek apaan aja" Ucap Keysha. "Kayak apa loh 
hayoo" Ucap Nara. 


Dan tiba tiba saja mereka semua tertawa entah apa yang 
mereka tertawakan kecuali Arga. 


Nih orang gila semua ya? Batin Arga. 


"Kak Arga kok gak ketawa?" Tanya Keysha. 


"Ngapain ketawa?" Tanya Arga balik. 
"Gatau" Ucap Keysha kemudian tertawa lagi. 


Dih pacar gue ikut gila juga Batin Arga. 


"Haha kakak gak usah ngebatin terus nanti numpuk loh 
dosa nya" Ucap Keysha. 


"Sok tau lo" Ucap Arga datar. 
"Dih ya udah orang aku tau kok" Ucap Keysha. 


"Cenayang lo?" Tanya Arga. 

"Gak juga cuma tau aja" Ucap Keysha. 
"Ke UKS sana minta obat" Ucap Arga. 
"Buat apa?" Tanya Keysha. 


"Lo sakit gitu" Ucap Arga. 
"Gue sehat kok" Ucap Keysha. 


"Sehat dari mana orang lo gila gitu" Ucap Arga yang 
mengundang gelak tawa teman teman nya. 


"Sabar Sabar orang sayang di sayang jungkook" Ucap 
Keysha sembari mengelus dada dramatis. Entah kenapa 
akhir akhir ini Keysha jadi suka dengan idol korea tersebut. 


"Sapa tuh jongkok" Ucap Arga asal. 
"Jongkok Jongkok kamu aja yang jongkok sana" Ucap Keysha 
kesal. 


"Lah tadi kamu bilang orang sabar di sayang jongkok" Ucap 
Arga polos. 


"Jungkook aish bukan jongkok!" Ucap Keysha kesal. 


"Sapa tuh?" Tanya Arga. 
"Selingkuhan aku hahaha" Ucap Keysha yang diakhiri tawa 
garing. 


"Berani selingkuh?" Ucap Arga diiringi dengan seringai 
nakal nya. 


"Eh ga gitu juga maksud nya, jungkook kan di korea sana itu 
cuma bias aku aja, pacar ku ya cuma kamu satu satu nya" 
Ucap Keysha pelan. 


"Iya iya hmm" Ucap Arga santai. 
"Haha Arga bisa gitu ya" Ucap Aldo. 
"Iya haha Keysha juga bisa gitu haha" Ucap Kirana. 


"Apasih kalian!" Ucap Keysha dan Arga serempak yang 
langsung mengundang gelak tawa para teman teman nya. 


"Jodoh tuh haha" Ucap Kevin. 


Sebenarnya ini emang gila semua atau gimana? Dari tadi 
ketawa mulu Batin mereka masing-masing 


~ P 


Sepulang sekolah Arga menuju ke kelas Keysha untuk di 
ajak nya pulang bersama. 


Tapi saat di tengah jalan dia melihat Keysha bersama 
dengan Julian di depan kelas Keysha. 


Arga berpikir untuk menghampiri tetapi di sisi lain diri nya 
memilih untuk mendengar kan saja dari pada ada keributan 
nanti. 


Akhirnya Arga memilih untuk mendengarkan saja di balik 
tembok kelas Keysha. 


"Kurang dua hari" Ucap Julian. 
"Kok dua hari?" Ucap Keysha. 


"Ya karena lo gak pernah masuk" Ucap Julian. 


"Halah kak" Ucap Keysha. 
"Apa?" Ucap Julian santai. 


Keysha memilih untuk diam tidak menjawab. 


"Gatau pokok nya nanti malam lo harus ke rumah gue" Ucap 
Julian. 


"Ngapain kakk?" Ucap Keysha malas. 
"Pokok nya dateng aja" Ucap Julian. 


"Ogah" Ucap Keysha. 
"Oh gitu? Apa mau guejadiin seminggu aja?" Ucap Julian. 


"Ya udah nanti jam 7" Ucap Keysha pada akhir nya. 


"Tau rumah gue?" Ucap Julian. 
"Gak" Ucap Keysha polos. 


"Ya udah nanti gue jemput jam 7" Ucap Julian. 
"Kenapa gak kasih tau aja alamat nya?" Ucap Keysha. 
"Gapapa, udah ya. Bye" Ucap Julian hendak berlalu. 


"tunggu ntar malam" Sambung Julian. 
"Hm" sahut Keysha malas. 


Setelah Julian berlalu Arga memilih untuk menghampiri 
Keysha. 


"Hei, pulang?" Ucap Arga. 
"Iya" Ucap Keysha. 


"Tadi ngomongin apa sama julian?" Ucap Arga. 


"Oh itu.. Nanti malam aku ke rumah kak Julian" Ucap 
Keysha. 


"Ngapain?" Ucap Julian. 
"Gatau" Ucap Keysha apa adanya. 


Arga hanya merespon nya dengan membentuk bibir nya 
seperti huruf O. 


"Gapapa kan kak?" Ucap Keysha. 
"Iya gapapa" Ucap Arga. 


"Makasih kak" Ucap Keysha. 
"Iya" Ucap Arga. 


Setelah itu tidak ada yang membuka topik pembicaraan 
sampai rumah Keysha. 


"Makasih kak" Ucap Keysha. 
"Iya, masuk sana" Ucap Arga. 


Jam 7 malam.. 

Tok tok tok 

"Bentar" Teriak Keysha dari dalam rumah. 
Cklek 


"Ayo" Ucap Julian. 
"Iya" Ucap Keysha. 


Di dalam perjalanan menuju rumah Julian, Julian tidak ada 
henti nya memberikan lelucon lelucon receh yang berhasil 


membuat Keysha tertawa. 


Sesampai nya di rumah Julian, Julian menyuruh Keysha 
duduk di ruang tamu terlebih dahulu. 


Dan Julian meninggal kan Keysha berlalu ke kamar nya. 


Hingga terdapat wanita paruh baya yang menghampiri nya 
yang menurut Keysha beliau adalah ibu Julian. 


"Tante, perkenal kan saya Keysha" Ucap Keysha berdiri dari 
duduk nya kemudian menyalimi tangan beliau. 


"Eh iya, Keysha siapa nya Julian ya?" Ucap Ibu Julian. 
"Saya hanya teman nya kak Julian te" Ucap Keysha sopan. 
"Trus ada kepentingan apa kesini?" Ucap ibu Julian. 


"Ehm itu te.." Ucap Keysha terpotong karena Julian tiba tiba 
datang menyahut. 


"Bantu tugas osis" Ucap Julian datar. 
"Ih kak jangan gitu kalau ngomong sama orang tua" Ucap 
Keysha memperingat kan. 


"Gapapa, udah ayo ke kamar ku aja kita ngerjain di kamar" 
Ucap Julian. 


"Eh, gapapa?" Ucap Keysha. 
"Gapapa, udah ayo" Ucap Julian menarik Keysha. 


"Permisi tan" Ucap Keysha tidak enak sedang kan Ibu Julian 
hanya tersenyum menanggapi Keysha. 


Sesampai nya di kamar Julian, Keysha langsung di hadap 
kan dengan laptop sebagai pekerjaan nya. 


"Rekap ulang setengah aja" Ucap Julian sembari 
memberikan beberapa lembar kertas. 


"Ini ada 20 bagian berarti aku ngerjain 10 bagian nya?" 
Ucap Keysha tak percaya. 


"Iya" Ucap Julian santai. 
"Ok" Ucap Keysha setelah menghela nafas kemudian 
berlanjut mengerja kan tugas yang di berikan Julian. 


Sudah 1 jam keheningan terjadi hingga Keysha berteriak 
lantang. 


"YEAY SELESAI!" Ucap Keysha mengaget kan Julian. 


"Eh maaf" Ucap Keysha kikuk setelah sadar kalau sekarang 
ini dia berada di rumah Julian. 


"Iya gapapa, beneran udah nih?" Ucap Julian. 


"Iya liat aja tuh" Ucap Keysha. 
"Hmm ok deh" Ucap Julian. 


"Gimana udah boleh pulang?" Ucap Keysha. 

"Gak mau makan atau ngapain dulu gitu?" Ucap Julian. 
"Ga usah, udah malem nanti di cariin abang" Ucap Keysha. 
"Yaudah ayo gue anter" Ucap Julian. 

Sesampai nya di rumah Keysha. 


"Makasih Kak udah di anterin" Ucap Keysha. 


"Iya, gue juga makasih karena udah lo bantu tadi" Ucap 
Julian. 


"Oh iya sama sama" Ucap Keysha. 
"Oh iya satu lagi, hukuman lo udah berakhir jadi cukup 
sampai tadi saja" Ucap Julian. 


"Yeay makasih kak" Ucap Keyha. 
"Iya, udah masuk sana" Ucap Julian. 


"Ok bye kak, hati hati" Ucap Keysha. 
"Iya bye" Ucap Julian. 


Ada yang udah sekolah? 


Jangan lupa votment ya ga susah kok tinggal tekan 
bintang di pojok kiri aja, udah 1000 word lebih kok 
part ini di tambah bacotan ku ini . 


Aku juga up ini karena "katanya" ada yang nunggu 
aku up ya jadi aku up secepat nya.. Aku tau kok kalo 
nunggu itu gak enak :) 


Sekian terima kasih dan maaf buat bacotan yang gak 
penting ini:( 


See you next part:* 


PART 36 


Saat ini Keysha sedang duduk di bangku taman komplek 
nya selepas jogging tadi. 


Saat Keysha sedang duduk santai tiba tiba saja dia dikaget 
kan dengan ada nya panggil an. 


"Key" Ucap seseorang tersebut dari arah belakang Keysha. 
"K-kok kak Dhika ada disini?" Ucap Keysha terkejut. 
"Emang gue ga boleh disini?" Ucap Dhika. 

"Ya terserah kakak aja" Ucap Keysha mencoba santai. 


"Ya udah orang rumah gue juga di deket sini kok" Ucap 
Dhika santai. 


"Hah? Sejak kapan kakak pindah?" Ucap Keysha terkejut. 
"Baru satu minggu yang lalu" Ucap Dhika. 
Mati sana mati Batin Keysha. 


"Kenapa pindah?" Ucap Keysha. 
"Pengen ketemu kamu" Ucap Dhika. 


Kali ini Keysha dibuat membeku dengan jawaban Dhika. 


Dhika yang menyadari perubahan raut wajah Keysha 
menjadi terbesit rasa bersalah. 


"Key" Panggil Dhika. 
"Iya?" Sahut Keysha. 


"Gue minta maaf" Ucap Dhika tulus. 
"Buat?" Ucap Keysha. 


"Dulu" Ucap Dhika. 
"Hm?" Sahut Keysha. 


"Udah bikin lo sakit hati" Ucap Dhika memperjelas. 


"Ohh, udah aku maafin dan ngga usah di inget lagi deh" 
Ucap Keysha santai. 


"Hmm, gue mau cerita gaapa kan?" Izin Dhika. 


"Cerita aja kak, aku akan jadi pendengar yang baik" Ucap 
Keysha. 


"Sebenar nya ga seperti itu cerita nya Key, Waktu itu gue.." 
Flashback on 


Dhika waktu itu sedang duduk duduk di taman sendiri 
menunggu Keysha, tapi tiba tiba ada temen Keysha datang. 


"Hai kak, kenalin aku Rara temen nya Keysha" Ucap Rara 
sambil mengulur kan tangan nya. 


"Oh gue Dhika" Ucap Dhika membalas uluran tangan Rara. 


"Kakak sendiri?" Ucap Rara. 
"Iya" Jawab Dhika seadanya. 


"Keysha nya mana kak?" Ucap Rara. 
"Palingan bentar lagi datang” Ucap Dhika. 


"Kakak tau ga Keysha itu punya cowok lain loh selain kak 
Dhika" Ucap Rara. 


"Maksud lo apa? Keysha selingkuh gitu dari gue?" Ucap 
Dhika tidak bersahabat. 


"Yahh begitu lah" Ucap Rara. 
"Gak mungkin! Keysha itu bukan orang seperti itu" Ucap 
Dhika. 


"Dih ga percaya, mau bukti?" Ucap Rara. 


"Mana bukti nya?" Tantang Dhika. 
"Nih" Ucap Rara. 


Tiba tiba Rara mencium Dhika tepat di bibir nya. 
Damn! Batin Dhika. 


Sebelum nya Dhika menolak tetapi, lama kelamaan Dhika 
mulai mengikuti permainan Rara. 


Yang tadi tangan Dhika hanya diam sekarang sudah berada 
di tengkuk Rara untuk memperdalam ciuman nya. 


"KAK DHIKA!! RARA!!" Teriak seseorang yang langsung 
mengembalikan kesadaran Dhika. 


"Kak Dhika jahat! Kak Dhika tega! Sekarang kita putus!" 
Ucap seseorang itu mutlak. 


"Ke-Key dengerin penjelasan aku dulu" Ucap Dhika 
gelagapan. 


"Ga perlu penjelasan lagi, semua udah jelas" Ucap 
seseorang itu dan langsung meninggalkan Dhika yang 
terdiam. 


"KEY, KEYSHAA" Teriak Dhika memanggil namun tidak 
digubris oleh si pemilik nama. 


Ya seseorang tadi adalah Keysha. 
Flashback off 


"Iya gue tau gue salah tapi gue ingin dapet kesempatan 
buat bahagia in lo lagi Key" Ucap Dhika di akhir cerita. 


"Maaf dan terima kasih gak perlu lagi kak, sudah cukup" 
Ucap Keysha dengan mata berkaca kaca karena harus 
mengingat kenangan masa lalu itu lagi. 


"Pliss Key, ga perlu jadi pacar lagi cukup jadi Kakak lo aja" 
Ucap Dhika berlapang dada. 


"Bener cukup sampe jadi kakak?" Ucap Keysha memastikan. 


"Iya, gue juga udah tau kalo lo sekarang sama Arga kan, gue 
udah rela asal lo bahagia aja gue ikut bahagia" Ucap Dhika 
tersenyum tulus. 


"Makasih Kak" Ucap Keysha sumringah. 


"Boleh gue peluk?" Izin Dhika. 
"Emm" Keysha bimbang takut nanti kalo Arga tau terus 
malah jadi masalah. 


"Gak boleh!" Bukan Keysha yang menjawab namun 
seseorang di belakang Keysha. 


"K-Kak?" 


~ P 


Saya minta maaf kalo setelah ini saya akan up 
seperti dulu, karena saya pikir banyak yang tidak 
suka, vote nya semakin kesini semakin sedikit saya 
takut kalian gak suka, jadi saya berusaha untuk 


memperbaiki part selanjut nya, jadi saya mohon 
maaf 


Dikit lagi tamat kok.. Kurang sekitar 4 part an trus 
rencana ku nanti expart nya 2 part aja jadi total nya 
kurang 6 part. 


Ga kerasa udah mau tamat aja:-). 


Maaf juga buat bacotan ga penting saya ini tapi 
menurut ku penting sih, kan ada info juga tuh di atas 
hehe. 


Maaf lagi malah saya tambah in lagi. 

Maaf lagi saya masih bacot. 

Sekian untuk bacotan gak penting saya dan terima 
kasih bagi yang selama ini sudah baca ARKEY 
votment ARKEY terima kasih banyak.. Dan maaf kalo 
ada salah di part part sebelum nya 

. | love you readers 


Kok jadi kek perpisahan ya? Haha engga, perpisahan 
nya masih 6 part lagi. Maaf dan terima kasih lagi 
hehe 

See you next part:* 


Udah terakhir kok 


Maaf sebelum nya ini bukan update! 


Hanya tadi waktu liat liat aku nemu cerita dan cover nya 
hampir sama, dan cerita itu udah ada lebih lama duluan. 


Dan disini maksud ku aku minta maaf kalo mungkin cover 
nya sama karna yaa aku nyari di google hehe. 


Dan kalo masalah cerita saya ngga copy cerita nya kok, ini 
cerita murni dari pikiran saya sendiri jadi kalo mungkin ada 
yang merasa atau berfikir aku copy cerita nya.. ngga, lagian 
dari judul nya mungkin emang sama sama Possesive Tapi 
cerita lain itu kan pake Bad boy sedangkan aku kan 
Boyfriend Jadi mohon maaf kalo ada persamaan cover . 


Dan aku juga mau tanya saran kalian.. 
Sebaik nya ini aku ganti ngga cover nya? Ya sekian maaf 
tentang bacotan ga penting ini . 


Aku tunggu saran kalian 


See you next part ;* 


PART 37 
Numpang iklan sebentar gaapa kan ya?? 


Karena cerita ku yang Azkia gak ada yang suka, aku 
coba bikin yang lain lagi barang kali suka hehe... 


Tapi yang Azkia juga masih ada di draf ngga aku 
hapus 


Mampir ya? Barang kali suka 

Cerita nya memang cerita anak sma biasa tapi 
insyaallah seru kok. 

Semoga aja kalian suka 


Sekian atas iklan nya dan perhatian nya terima kasih 


Happy reading 


"K-Kak?" Ucap Keysha terkejut. 
<> 


"Kenapa? Lo gak mau gue disini?" Ucap Arga membentak 
yang di tujukan kepada Keysha. 


"Jangan kasar sama cewek lo" Tetapi malah Dhika yang 
menyahut nya. 


"Cih, sok suci lo" Ucap Arga tidak bersahabat. 


"Gak usah ribut disini, ada Keysha" Ucap Dhika santai. 


Ahh hampir saja Arga melupakan Keysha yang ada di 
samping nya. 


Tiba tiba saja Arga menarik Keysha meninggalkan Dhika 
sendiri. 


Ternyata Arga membawa Keysha ke mobil nya. 


"Kak, tapi belum ijin" Cicit Keysha. 
"Udah gue ijin in tadi cepet masuk" Ucap Arga. 


Keysha pun masuk ke dalan mobil mengikuti apa perintah 
Arga. 


Arga membanting pintu dengan keras sehingga membuat 
Keysha kaget sekaligus takut kembali dengan Arga. 


Arga memasuki mobil dan langsung saja melajukan mobil 
nya dengan kecepatan tinggi entah mau kemana. 


~ P 


Ternyata Arga membawa Keysha ke apartemen nya. 


Saat sudah memasuki apartemen tanpa basi basi Arga 
langsung memojok kan Keysha ke dinding mengunci 
pergerakan Keysha dengan menaruh kedua tangan nya di 
sisi kepala Keysha. 


"KKak" Ucap Keysha takut. 
"Hmm" Sahut Arga. 


"Jangan gini kak, aku takut" Cicit Keysha. 


"Heh? Tapi kalo deket deket sama Dhika gak takut ya?" Ucap 
Arga menyeringai. 


"Aku ngga deket deket kak" Ucap Keysha. 


"Trus tadi lo ngapain sama Dhika di taman berdua doang?" 
Ucap Arga. 


"Tadi cuma gak sengaja ketemu aja kak, tolong dengerin 
penjelasan aku dulu jangan langsung mengambil 
kesimpulan" Ucap Keysha. 


"Ok" Sahut Arga. 

"Tadi itu aku..." Keysha menceritakan semua kejadian saat di 
taman tadi sampai dengan cerita dari Dhika juga ikut 
diceritakan oleh nya. 


"Jadi lo mantan nya Dhika?" Ucap Arga. 
"Iya" Cicit Keysha. 


"Ya udah lupakan dia, Dhika hanya masalalu kamu dan aku 
adalah masa depan kamu" Bisik Arga memeluk Keysha. 


"Iya, tapi masih boleh berteman kan?" Ucap Keysha 
membalas pelukan hangat Arga. 


"Hm, tapi ga boleh deket deket" Ucap Arga. 


"Hm tapi dia udah kayak Kakak buat aku sekarang" Ucap 
Keysha. 


"Trus kenapa? Aku ngga mau berbagi milik aku dengan 
orang lain" Ucap Arga. 


"Hmm" Sahut Keysha. 
"Kenapa gak suka? Kalo gak suka ya udah pergi sana ke Kak 
Dhika mu" Ucap Arga. 


"Eh kok marah lagi?" Ucap Keysha. 
"Gak marah cuma cemburu" Ucap Arga polos yang membuat 


Keysha hampir menyemburkan tawa nya. 


"Ya udah ralat, kamu gak perlu cemburu hmm karna hanya 
kamu yang ada di hati ku" Ucap Keysha menenangkan. 


"Apa bukti nya" Ucap Arga menunjuk kan smirk nya. 
"Eh bukti apa?" Tanya Keysha tidak mengerti maksud Arga. 


"Bukti in kalo emang cuma aku yang ada di hati kamu" Ucap 
Arga. 


Kenapa tiba tiba pake aku-kamu? Batin Keysha. 


"Pake apa?" Ucap Keysha. 
"Ini" Ucap Arga sambil mengelus bibir Keysha. 


"Ha- hmphh" Ucap Keysha terpotong karena Arga sudah 
menyumbat mulut nya dengan bibir Arga. 


"IR kak Arga main nyosor aja" Protes Keysha setelah Arga 
melepaskan ciuman nya. 


"Gapapa kan sama pacar sendiri" Ucap Arga menyeringai 
nakal. 


"IR walaupun gitu kan belum SAH! Jadi ga boleh main 
nyosor nyosor gitu" Ucap Keysha dengan menekan kan kata 
'Sah'. 


"Ohh mau di halalin nih cerita nya?" Goda Arga. 


"Eh a emm ga gitu juga maksud nya" Ucap Keysha 
gelagapan. 


"Haha iya iya, tunggu lulus ya" Ucap Arga mengelus rambut 
Keysha lembut. 


"Kita tunangan aja gimana?, biar gaada yang bisa ngambil 
kamu dari aku" Sambung Arga lembut. 


"Ngga ngga, ga perlu sampe gitu juga" Ucap Keysha. 


"Oh kamu main sama yang lain ya? Maka nya itu ngga mau 
tunangan?" Ucap Arga mengintimidasi. 


Curiga an banget sih jadi orang Batin Keysha. 


"Ngga gitu sa-yang maksud nya" Ucap Keysha yang 
terdengar lucu saat mengucap kan 'sayang'. 


"Haha ya udah, mending sekarang kamu mandi sana, kamu 
tadi belum mandi kan?" Ucap Arga. 


"Kok aku-kamu?" Ucap Keysha. 
"Gapapa biar lebih menjiwai gitu" Ucap Arga nyengir. 


"Apa an coba menjiwai, nih pasti virus nya kak Aldo nempel 
di kakak maka nya jadi aneh gini" Ucap Keysha sambil 
menepuk nepuk baju Arga seperti sedang membersihkan. 


"Haha gatau, udah sana mandi aku mau pesen delivery dulu 
buat makan" Ucap Arga kemudian berlalu. 


~~ e 


"Kak ayo anterin aku pulang, udah malam nanti di cariin 
bang Vano" Ucap Keysha. 


"Ya udah ayo" Ucap Arga kemudian bangun dari tidur nya. 


Saat di perjalanan hanya ada keheningan, karena mereka 
sibuk dengan pikiran mereka masing masing. 


"Makasih ya kak" Ucap Keysha hendak turun dari mobil. 


"Eh bentar, ada yang ketinggalan Ucap Arga mendekat. 
"Apa?" Ucap Keysha. 


Cup~ 


Arga memberi hadiah ciuman di pipi Keysha untuk 
penutupan hari ini. 


"Ih kak Arga! Kirain apa" Protes Keysha. 


"Hehe udah sana masuk" Ucap Arga. 
"Iya makasih ya sekali lagi" Ucap Keysha. 


Arga pun hanya menganggukan kepala nya sebagai 
jawaban. 


"Ya udah aku pulang" Ucap Arga. 
"Iya hati hati" Ucap Keysha. 


Arga baru menancapkan gas nya setelah Keysha masuk ke 
dalam pekarangan rumah nya. 


~ P 


Aku up nih makasih votment nya hehe, pas buka wp 
langsung banyak notif wehehe, banyak juga yang 
coment next dan kasih semangat aku.. Ada juga 
yang dari wa. Makasih bangett 


Karena sekarang hari minggu dan banyak nya yang 
coment next aku memutus kan untuk up nih yeay!! 
Hehe . 


PART 38 


Ngomong ngomong aku up nih.. Padahal aku kan 
bilang kalau aku bakalan up kayak sebelum nya :x 


Ga tega aku tuh buat anak orang nunggu karena aku 
tau gimana rasa nya !'( 


Lah ngapa curhat? :/ 
Ok end!. 


Koreksi tolong ya? Kalau ada typo typo biar bisa aku 
perbaiki . 


Happy reading 


"Keysha sayang bangun, kamu sekolah ga?" Ucap mama 
Keysha. 


Eh iya lupa bilang sebenar nya mama Keysha sudah pulang 
sejak 3 hari yang lalu. 


"Hoaamm" Uap Keysha sambil mengucek mata nya. 


"Sekolah maa" Ucap Keysha lirih. 
"Ya udah sana mandi udah jam 7 lebih" Ucap Mama Keysha. 


"Masih jam 7 lebih ma" Ucap Keysha hendak tidur kembali. 


Apa?Jam 7?! Batin Keysha. 


Keysha pun melihat jam dinding yang tertempel di dinding 
kamar nya sudah menunjuk kan pukul 7 lebih. 


WTF GUE TELAT LAGI Batin Keysha berteriak. 


Secepat kilat Keysha langsung meloncat dari tempat tidur 
dan bergegas mandi. 


Hukuman dari kak Julian aja baru selesai 1 minggu yang lalu 
Batin Keysha. 


~ P 


"Mama Keysha berangkat, Sarapan nya nanti siang aja" 
Ucap Keysha menyalimi tangan mama nya. 


"Terserah kamu deh, hati hati di jalan" Ucap Mama Keysha. 


Saat Keysha menunggu gojek tiba tiba ada Dhika lewat di 
depan Keysha. 


"Key" Sapa Dhika dan berhenti di depan Keysha. 


"Oh kak Dhika" Ucap Keysha. 
"Iya, mau gue anterin?" Ucap Dhika. 


"Ga usah kak, ini juga lagi nunggu gojek" Ucap Keysha. 


"Lo nunggu dari tadi tapi gojek nya ga dateng dateng gitu" 
Ucap Dhika. 


Memang Keysha sudah menunggu sejak tadi, tapi 
bagaimana Dhika tau? 


"Kok kak Dhika bisa tau?" Ucap Keysha bingung. 


"Iya gue liatin lo dari sana tadi" Ucap Dhika sembari 
menunjuk tempat yang tak jauh dari posisi Keysha 
sekarang. 


"Oh" Sahut Keysha. 
"Hm, mau bareng gue gak?" Ucap Dhika. 


"Aku sih mau, tapi nanti kalo kak Arga ngamuk gimana?" 
Cicit Keysha. 


"Halah udah gapapa ayo" Ucap Dhika. 
"Emm gausah deh kak, jaga hati aja aku" Ucap Keysha 
tersenyum. 


Jlebb 


Ucapan Keysha serasa menusuk hati Dhika karena Dhika 
merasa tidak bisa menjaga perasaan Keysha dulu. 


"Beneran nih?" Ucap Dhika memastikan. 
"I-" Ucap Keysha terhenti karena mama Keysha nimbrung. 


"Loh Keysha kok belum berangkat sayang? Ga telat kamu 
emang?" Ucap Mama Keysha. 


"Nunggu gojek ga dateng dateng ma" Ucap Keysha. 


"Terus ke-" Ucap Mama Keysha terhenti karena baru 
menyadari adanya Dhika diantara mereka. 


"Loh Dhika? Udah lama ga ketemu" Ucap Mama Keysha. 


"Iya tan" Ucap Dhika turun dari motor nya dan langsung 
menyalimi tangan Mama Keysha. 


"Oh iya Keysha, kenapa kamu ga bareng Dhika aja?" Tanya 
Mama Keysha. 


"Beda sekolah ma" Ucap Keysha. 
"Oh, terus kenapa Dhika disini?" Ucap Mama Keysha. 


"Saya mau nganterin Keysha tapi Keysha ga mau tan" Adu 
Dhika seperti anak kecil. 


"Ih Keysha ini, orang ada Dhika yang berbaik hati mau 
nganterin kamu gitu loh" Ucap Mama Dhika. 


"Terus kenapa ma?" Ucap Keysha malas. 
"Ya bareng sama Dhika aja" Ucap Mama Keysha. 


"Ga bisa ma, ada kak Arga yang hati nya harus Keysha jaga" 
Ucap Keysha. 


"Iya sih tapi kamu telat loh nanti kalo ga segera berangkat" 
Ucap Mama Keysha. 


"Salah bapak gojek nya ga dateng dateng" Ucap Keysha 
ngasal. 


"Ish kamu itu ya, bareng sama Dhika sana masalah Arga 
nanti mama yang beritahu" Ucap mama Keysha. 


"Beneran nih?" Ucap Keysha. 
"Iya, sana udah" Ucap mama Keysha mendorong Keysha 
pelan. 


"Ya udah iya, awas aja mama kalo nanti aku di marahin kak 
Arga salah nya mama" Ucap Keysha menyalimi tangan 
mama nya disusul dengan Dhika. 


"Iya iya aduh anak mama" Ucap mama Keysha. 


"Mau anak siapa lagi kalau bukan anak mama?" Ucap 
Keysha. 


"Iya iya anak mama yang paling cantik, Dhika hati hati ya" 
Ucap Mama Keysha. 


"Siap tan kita berangkat dulu" Ucap Dhika. 


Dhika pun langsung menancap kan gas nya meninggal kan 
rumah Keysha. 


Dhika membawa motor nya dengan kecepatan penuh 
bahkan mungkin sudah banyak pengguna jalan yang 
menyumpah serapahi mereka. 


Dan tak lama kemudian mereka sampai di sekolah Keysha. 


"Makasih kak" Ucap Keysha. 
"Iya, udah sana masuk sebelum gerbang di tutup" Ucap 
Dhika. 


"Iya bye" Ucap Keysha. 
"Bye" balas Dhika. 


— P3 


"Hai babe, baru ya?" Ucap Arga. 
"Kkak Arga gak gitu kak" Ucap Keysha. 


"Ga usah bohong deh, jujur aja" Ucap Arga lagi. 

"Ga gitu kak, bener gak gitu" Ucap Keysha. 

"Ya udah terserah, kalo gak mau ngaku" Ucap Arga berlalu. 
"Kak Arga gak gitu kak" Ucap Keysha. 


Arga sepertinya tidak mendengar ucapan Keysha atau pura 
pura ga dengar? 


Arga semakin menjauh dan Keysha terpaksa berlari untuk 
mengejar langkah lebar Arga. 


Brukk 


Tanpa sengaja Keysha menginjak tali sepatu nya yang lepas 
dan mengakibat kan ia harus jatuh tersungkur di lantai. 


"Aw" Rintih Keysha. 


Arga yang masih mendengar suara jatuh itu menoleh dan 
mendapati Keysha yang terduduk di lantai dengan lutut 
yang mengeluarkan darah. 


"Shit!" Gumam Arga. 


Arga pun berbalik menuju Keysha dan langsung 
mengangkat tubuh Keysha ala brydal style untuk di bawa 
nya ke UKS. 


"AAA-" Teriak Keysha kaget. 

"Ga usah teriak teriak, gue ga mau ngapa ngapain lo" Ucap 
Arga dingin. 

"Maaf" Ucap Keysha. 


"Ceroboh" Ucap Arga masih dingin. 
"Maaf" Ucap Keysha. 
"Udah ga usah minta maaf lagi" Ucap Arga. 


"Udah" Ucap Arga memberes kan kotak P3K. 


"Makasih dan maaf kak" Ucap Keysha. "Hmm, cerita?" Ucap 
Arga. 


"Apa?" Ucap Keysha tidak mengerti. 
"Dia" Ucap Arga. 


"Hah? Apasih kak?" Ucap Keysha tidak paham dengan 
ucapan Arga. 


"Jelasin" Ucap Arga mengganti kata kata nya. 


"Apa?" Ucap Keysha. 
"Tadi" Ucap Arga. 


"Oh tadi aku jatuh karena nginjek tali sepatu sendiri terus 
tiba tiba kak Arga dateng nolong--" Ucap Keysha belum 
selesai tetapi udah di potong Arga duluan. 


"bukan itu, tapi sebelum nya" ucap Arga. 


"Oh masalah aku kenapa bisa bareng kak Dhika?" Ucap 
Keysha dan hanya di balas anggukan samar dari Arga. 


"Tadi tuh aku nunggu pak gojek terus tiba tiba..." Keysha 
pun menceritakan tentang semua nya tanpa terkecuali. 


"Hmm babe, kenapa ga bilang dari tadi?" Ucap Arga. 


"Gimana mau bilang? Tadi situ nya aja udah melengos 
duluan" Gerutu Keysha malas. 


“Sorry babe" Ucap Arga. 
"Ya" Ucap Keysha malas. 


-w e 


Saat ini Keysha sedang di ajak membolos oleh Arga dan 
sekarang mereka sedang berada di rooftop sekolah. 


"Kak Arga" Ucap Keysha. 
"Hm?" Sahut Arga. 


"Gak mungkin kan kak Arga marah gara gara gitu doang?" 
Ucap Keysha. 


"Maksud mu gak mungkin itu gimana?" Ucap Arga. 


"ehm ga jadi deh" Ucap Keysha. 
"Dih ga jelas" Ucap Arga. 


Hening.. 


"Key" Ucap Arga. 
Keysha hanya menoleh ke arah Arga untuk menjawab. 


"Lo sayang gak sama gue?" Ucap Arga. 


"Enggak" Ucap Keysha berniat bercanda tetapi malah di 
tanggapi serius dengan Arga. 


"Oh" Sahut Arga. 
"Eh kok gitu?" Ucap Keysha bingung. 


Arga hanya mengangkat sebelas alis nya untuk menanggapi 
Keysha. 


"Bercanda kak bercanda" Ucap Keysha. 


"Jan ngambek yaa yaa yaa" Ucap Keysha lagi karena tidak di 
tanggapi oleh Arga. 


"Gue udah ga sayang sama lo" Ucap Keysha seakan akan dia 
adalah Arga. 
"Gue mau kita putus" Ucap Keysha sama seperti tadi. 


Deg! 


"Tau dari mana lo?" Ucap Arga kali ini. 
"Tau apa" Ucap Keysha. 


"Tujuan gue ngajak lo kesini tadi" Ucap Arga. 


"Engga tuh" Ucap Keysha. 
"Terus kenapa tadi lo bilang gitu" Ucap Arga. 


"Bilang apa?" Ucap Keysha bingung. 

"Kalo gue udah ga sayang sama lo dan gue mau kita putus" 
Ucap Arga. 

"Eh maksud nya itu bener?" Ucap Keysha. 

"Hm" Ucap Arga. 

"Kak Arga bercanda ya?" Ucap Keysha mencoba menghilang 
kan pikiran pikiran buruk yang bercanda. 

"Sorry tapi gue gak bercanda" Ucap Arga. 


Bagaikan tersambar petir di siang bolong ini kah yang di 
nama kan sakit tapi tidak berdarah? Di putusin pas lagi 
sayang sayang nya. 


"Kkak" Ucap Keysha terbata. 
“Sorry key. Gue ingin kita sampai sini aja" Ucap Arga. 


"Apa alasan nya?" Ucap Keysha mencoba biasa aja. 
"Gue mau fokus ujian" Ucap Arga. 

"Basi kak" Ucap Keysha serak karena menahan tangis. 
"Tapi emang itu alasan gue" Ucap Arga. 


"Aku ada salah? Kalo ada aku minta maaf" Ucap Keysha 
mulai menitik kan air mata. 


"Gak, lo gak ada salah, gue udah bilang Key, alasan gue 
mutusin lo gue mau fokus ujian, ujian tinggal 1 minggu lagi" 
Ucap Arga. 


"Truss? Kalo ujian udah selesai kita pacaran lagi?" Ucap 
Keysha. 


"Maybe" Ucap Arga. 
"Kakak sendiri aja gak yakin" Ucap Keysha tertawa bukan, 


bukan tawa bahagia melaikan tawa yang terdengar sangat 
pilu. 


"Don't cry Key" Ucap Arga. 

"Hah? Masih berani bilang gitu? Ngaca kak yang buat aku 
sedih juga kakak sendiri" Ucap Keysha. 

Arga hanya terdiam sambil melihat gerak gerik Keysha. 


"Kenapa masih disini?" Ucap Keysha. 
Lagi lagi Arga hanya diam tidak menjawab. 


"Mau liat aku nangis iya?" Ucap Keysha parau. 


Tanpa mengucapkan apa apa lagi Arga langsung berlalu 
meninggalkan Keysha yang sedang menangis sendiri an di 
rooftop. 


Aku benci kak Arga! Tapi aku lebih benci diriku sendiri 
karena ga bisa benci sama kak Arga. 


E 
N 


Ga deng bercanda. Emang kayak gitu pantes disebut 
end ya? Gak kan ya. 


Kayak nya tinggal beberapa part lagi end deh. 


Sekian dulu dan terima kasih buat votment nya 


PART 39 


Sudah dua minggu berlalu sejak kejadian di rooftop bahkan 
ujian kelas 12 sekarang sudah selesai. 


Saat ini Keysha sedang bercanda ria dengan para sahabat 
nya sebelum ada seorang curut yang mengusik mereka. 


"Yo! Team! | miss you" Ucap Bima lebay bin alay. 

"Alay!" Ucap Keysha dkk serempak. 

"Cie barengan jangan jangan kalian jodoh" Ucap Bima 
ngelantur. 


"Lo habis libur makin gesrek aja" Ucap Keysha. 


"Masih sama kok, Bima yang ganteng, baik hati dan tidak 
sombong" Ucap Bima. 


"Gedek gue lama lama" Ucap Nara. 
"Untung anak orang" Ucap Dara. 


"Emang kalo gue bukan anak orang kenapa Mie?" Ucap 
Bima. 


"Jangan panggil gue mie, gue Dara bukan Mie." Ucap Dara. 
"Salah siapa nama kok gitu" Ucap Bima. 


"Jangan salahin gue salah in tuh amel yang bikin nama gue 
gini" Ucap Dara. 


"Eh apa, aku gak ikut ikut" -Mnadf 


"Udah udah kok malah ribut" Ucap Kirana. 


"Tau tuh Bima" Sahut Keysha. 
"Kok aku sih Keysha sayangg" Ucap Bima menguyel uyel 
pipi Keysha. 


"Ih Bima apaansih!" Ucap Keysha tidak terima pipi nya di 
uyel-uyel. 


"Apa sayang?" Ucap Bima. 


Oh iya kalian jangan salah paham dulu, Keysha sama Bima 
tuh gaada apa apa, semenjak Keysha putus dengan Arga, 
Keysha menjadi sedikit murung setiap hari nya dan menurut 
Bima Keysha murung tuh karena kekurangan kasih sayang. 
Jadi karena itu lah Bima memanggil Keysha 'sayang'. 


"Gak" Ucap Keysha berlalu di ikuti teman teman nya. 
"Lah? Gue di tinggal nih?" Monolog Bima. 


"Kacang, Tau deh ikut masuk aja" Sambung Bima berlalu 
mengikuti Keysha dkk. 


"Hei" Ucap seseorang di belakang Bima. 


"Eh iya?" Ucap Bima menoleh dan Kaget karena ternyata 
yang memanggil nya adalah Arga. 


"Ada apa ya?" Ucap Bima lagi karena Arga hanya diam saja. 


"Keysha mana?" Ucap Arga. 
"Mau apa lo sama Keysha?" Ucap Bima nyolot. 


"Bukan urusan lo, panggil in aja mana Keysha?" Ucap Arga 
dingin. 


"Kalo lo mau ketemu Keysha lo harus masuk kelas dulu" 
Ucap Bima. 


"Hah?" Sahut Arga cengo. 
Kirain lewatin gue dulu atau apa gitu eh ternyata, somplak 
Batin Arga. 


Tanpa berkata kata lagi Arga langsung nyelonong masuk ke 
dalam kelas Keysha. 


"Key" Ucap Arga dari ambang pintu. 
"Apa?" Ucap Keysha tidak tau siapa yang memanggil nya. 


"Kok ka-" Ucap Keysha terhenti karena Arga sudah menyeret 
nya keluar duluan. 


Dalam perjalanan Keysha terus memberontak karena tidak 
tau Arga akan membawa nya kemana. 


"Mau kemana sih kak" Ucap Keysha. 
"Liat aja" Ucap Arga. 


Arga membawa Keysha ke arah parkiran dan membawa nya 
keluar sekolah entah kemana dia mau pergi. 


"Mau kemana sih!" Ucap Keysha kesekian kali nya. 


"Liat aja" dan jawaban Arga masih sama seperti sebelum 
nya. 


Keysha hanya menghembuskan nafas kasar karena kesal 
dengan Arga. 


Padahal mereka sudah tidak memiliki hubungan spesial 
tetapi Arga masih saja se suka nya sendiri terhadap Keysha. 


Selama perjalanan tidak ada yang membuka pembicaraan 
diantara mereka, mereka sibuk dengan urusan masing 
masing Arga yang sibuk menyetir dan sedikit gelisah 


sedangkan Keysha memikir kan Arga yang kenapa tiba tiba 
mengajak nya pergi. 


~ P 


Keysha menjadi bingung karena Arga membawa nya ke.. 
Restoran? Buat apa? 


"Masuk" Ucap Arga karena melihat wajah bingung Keysha. 


Keysha tidak menjawab nya tapi dia juga tidak membantah 
Keysha ikut masuk ke restoran tersebut bersama Arga. 


Dan di dalam restoran tersebut Keysha dapat menemukan 
kedua orang tua nya beserta orang tua Arga yang kelihatan 
bahagia. 


Dan juga banyak orang yang memakai pakaian santai 
namun digunakan untuk menghadiri seperti pesta saat ini. 


Dan Arga? Entah dia menghilang, setelah menyuruh Keysha 
masuk dia tiba tiba saja menghilang. 


Dan siapa mereka yang menghampiri Keysha? Seperti orang 
tua yang sudah lanjut usia. 


"Wahh ini ya Keysha?" Ucap Nenek itu. 
"Cantik" Ucap Kakek di sebelah nenek itu. 


"Iya saya Keysha. Mm makasih" Ucap Keysha tersenyum 
kemudian menyalimi mereka padahal dia tidak tau mereka 
siapa. 


"Ya sudah kami cuma mau melihat kamu kami mau permisi 
dulu" Ucap Kakek itu. 


"Ah iya mari" Ucap Keysha kikuk. 


Sepeninggal kakek nenek itu, tiba tiba saja lampu nya mati 
dan meyorot satu orang. 


Kak Arga ngapain? Batin Keysha. 


"Selamat datang semua maaf karena sudah membuat kalian 
menunggu tadi, sekarang saya disini sebagai pemilik acara 
akan menjelas kan maksud saya mengundang kalian" Ucap 
Arga. 


Arga mengambil nafas sejenak sebelum melanjut kan 
ucapan nya. 


"Saya mengadakan acara ini untuk melamar seseorang yang 
sangat saya sayangi" Ucap Arga. 


Oh gue disini cuma disuruh jadi saksi kalau kak Arga akan 
bertunangan dan akan menjadi milik orang Batin Keysha. 


Keysha yang masih memiliki perasaan kepada Arga memilih 
untuk meninggal kan acara ini yang hanya akan membuat 
hati nya sakit. 


Saat Keysha hendak melangkah keluar sebuah suara 
menginturupsi nya untuk tidak meninggal kan acara ini. 


"Kepada KEYSHA PUTRI BIMANTARA agar tidak 
meninggalkan acara ini" Ucap Arga lantang. 


Ah shit! Batin Keysha. 


Akhirnya Keysha terpaksa masuk kembali dan mengikuti 
acara ini. 


Keadaan menjadi hening setelah Arga ucapan Arga barusan 
dan tiba tiba Keysha merdengar alunan piano yang 
terdengar sangat merdu dan di iringi suara Arga yang 


terdengar sangat merdu, bukan, bukan sebuah nyanyian 
hanya seperti ucapan sederhana. 


"Aku sadar diriku memiliki banyak kekurangan, aku tidak 
seperti orang yang kamu impikan, aku juga bukan orang 
yang bisa membuat mu selalu bahagia, bahkan aku sering 
melihat mu mu menangis, dan alasan mu menangis itu 
karena aku, maaf kan aku, aku sadar semua kesalahan ku 
tapi ku mohon berikan aku kesempatan satu kali lagi untuk 
membahagia kan mu, aku tidak bisa janji kalau aku akan 
selalu bersama mu namun aku akan berusaha agar setiap 
kamu membutuh kan ku aku ada di sisi mu. Tolong berikan 
aku kesempatan sekali lagi" Ucap Arga membuat Keysha iri 
dengan orang yang akan bertunangan dengan Arga. 


Sebelum melanjut kan ucapan nya lagi lagi Arga menarik 
nafas panjang. 


"Will you marry me...?" 


~ P 


Holla holla 
Amel kangen nih sama kalian? Kalian gak kangen 
sama Amel? Iya Amel tau kok . 


Ok sekian dulu. Mungkin kurang satu part lagi END 
yeayy! 


Makasih yang masih setia baca cerita aku sampai 
sini, terima kasih banyakk . 


PART 40 


Aku up yeay!! Aku bahagiaa!! Di part 39 banyak 
coment yang bikin aku gemes pengen up wehee :D 


Dan karena Nad orang nya baik dan tidak sombong 
saya malam ini Up =D 


Minggu besok Exspart nya langsung aku Up semua.. 
Cuma belum pasti jam nya jam berapa ;) info buat 
yang nunggu aja sih :v 


Banyak bacot ya aku? Maafin deh :( 


Selamat malam minggu bagi yang menjalan kan dan 
yang ngga bermalam minggu(sama kayak aku - 
Curhat) baca aja ARKEY ya hehe :* 


HAPPY READING 


"Will you marry me.. Keysha Putri Bimantara?" Ucap Arga 
lantang di depan para tamu dan termasuk Keysha yang 
sekarang sedang menunduk. 


Hah? Gue? Mimpi kali Batin Keysha. 


"Keyy, Will you marry me?" Ucap Arga lagi namun kali ini 
Arga membisik kan di telinga Keysha. 


Sedangkan Keysha yang mendengar bisikan Arga seketika 
menjadi merinding. 


Keysha mencoba mengangkat kepala nya dan Arga dapat 
melihat Keysha yang sudah berlinang air mata, namun aneh 


nya ini Keysha menangis sambil tersenyum? 
"Aku kak?" Tanya Keysha polos kepada Arga. 
Arga hanya mengangguk kan kepala nya sambil tersenyum. 


Sekarang senyum Keysha semakin lebar setelah mendengar 
jawaban Arga. 


"Will you marry me Keysha?" Ulang Arga lagi. 


Tapi tiba tiba wajah Keysha tidak tersenyum lagi dan itu 
membuat Arga seketika gelisah. 


"Maaf.. Tapi aku ngga bisa" Ucap Keysha membuat para 
tamu mendesah kecewa dan jangan lupakan Arga yang 
entah seberapa kecewa nya dia. 


"really?" Ucap Arga memastikan sedang kan Keysha 
mengangguk kan kepala nya. 


"Sungguh?" Ucap Arga dan jawaban nya hanya anggukan. 


"Beneran? Ga bohong? Ga bercanda?" Ucap Arga beruntun 
yang di jawab dengan anggukan dan gelengan 2x untuk 
pertanyaan 2 terakhir. 


Setelah mendengar kan jawaban Keysha, Arga tidak 
sanggup berkata kata lagi dia langsung saja berlalu dengan 
langkah gontai. 


Ternyata seperti ini rasa nya kecewa Batin Arga. 
"Ehh mau kemana?" Tanya Keysha. 


Arga tidak menjawab tetapi dia menghentikan langkah kaki 
nya. 


"Orang belum selesai ngomong udah di tinggal aja" Gerutu 
Keysha. 


"Belum selesai ngomong gimana?" Ucap Arga. 


"Ya belum selesai" Ucap Keysha. 
"Trus?" Ucap Arga tak bersemangat. 


"Aku ngga bisa maksud nya ga bisa nolak" Ucap Keysha 
yang langsung di susul riuh sorak an para tamu. 


Arga? Ah perasaan nya sekarang sangat bahagia sampai 
tidak terdeskripsikan. 


Arga segera menghampiri dan mengangkat tubuh Keysha di 
bawa nya Keysha berputar putar di tempat. 


"Ah kak Arga, cukup aku pusing" Ucap Keysha yang 
membuat Arga langsung menurun kan nya dan memeluk 
nya. 


"Oh iya, ini bukti bahwa kamu sekarang milik aku" Ucap 
Arga memasang kan cincin yang simple namun berkesan 
mewah. 


Karena sangking bahagia nya Arga sampai lupa untuk 
memasang kan cincin di jari manis Keysha. 


~ P 


"Tapi kak aku punya satu pertanyaan" Ucap Keysha. 


Saat ini Arga dan Keysha sedang berada di taman yang 
dekat dengan restoran tersebut. 


"Hm?" Sahut Arga. 
"Kalo kakak sekarang ngelamar aku, trus kenapa kok 2 
minggu sebelum ini kakak mutusin aku?" Ucap Keysha. 


Pertanyaan Keysha mengarah ke saat mereka di rooftop dulu 
dimana Arga melihat Keysha menangis karena nya untuk 
kesekian kali nya. 


"Sebelum nya aku minta maaf soal itu, tapi alasan ku waktu 
itu gak sepenuh nya salah, aku memang mau fokus ujian, 
tapi sebelum itu aku sudah menyiap kan semua ini bahkan 
orang tua mu juga ikut membantu, katanya 2 minggu itu 
tuh buat mastiin gimana perasaan ku sama kamu dan 
perasaan kamu sama aku karena itu aku terpaksa mutusin 
kamu untuk lebih menetapkan bahwa hati ku hanya untuk 
mu Keysha" Ucap Arga. 


"Berarti kamu ngga yakin nih sama aku?" Ucap Keysha. 


"Aku percaya sama kamu babe, hanya saja itu kemauan 
orang tua kita, ya mau gimana lagi?" Ucap Arga membawa 
Keysha ke pelukan nya. 


"Yah sudah inti nya, terima kasih untuk semua ini dan 
selama ini" Ucap Keysha. 


"No, bukan kamu yang berterima kasih seharus nya aku 
yang terima kasih sama kamu karena masih mau nerima aku 
yang sudah sering bikin kamu nangis, mutusin kamu ga 
jelas dan banyak lagi minus nya" Ucap Arga. 


"Jangan salah kan aku, salah kan hati ku yang gak bisa 
nolak kamu" Gerutu Keysha. 


"Haha love you babe" Ucap Arga. 
"Love you too" Ucap Keysha. 


PS 


Beberapa tahun kemudian. 


"Maa" Panggil seseorang. 
"Di dapur sayang" Ucap Keysha. 


"Mama dapet surat lagi nih dari bu Rista" Ucap seseorang 
itu. 


Keysha mengehala nafas lelah sebelum menyahut ucapan 
seseorang itu. 


"Kamu buat ulah apalagi?" Ucap Keysha. 


"Ga buat ulah apa apa ma, beneran!" Ucap seseorang itu 
lagi. 


"Arsha.. Ga usah bohong kamu" Ucap Keysha. 


"Ah mama, aku tadi cuma bikin bu Rasti baper doang kok 
trus tiba tiba di Kasih surat itu.. Mungkin buat ngelamar" 
Ucap seseorang yang di panggil Arsha oleh Keysha tersebut. 


"Duh kamu ini berhenti nakal dong nak, astagfirullah" Ucap 
Keysha mengelus dada. 


"Udah berapa surat yang mama terima dalam 1 bulan ini?" 
Ucap Keysha lagi. 


"123456789 10.. Gatau ma lupa hehe" Ucap Arsha. 
"Duh kamu ini, udah ah gatau" Ucap Keysha. 

"Ya udah ma, Arsha ke atas" Ucap Arsha. 

Malam hari nya di dalam kamar Keysha dan Arga. 


"Ga" Ucap Keysha kepada suami nya yang tak lain adalah 
Arga. 


Panggilan nya tentu sudah berubah dongg, secara kan udah 
SAH! Xixi 3 


"Kenapa sayang?" Ucap Arga menarik Keysha untuk duduk 
di dekat nya. 


"Anak mu itu lohh" Ucap Keysha. 
"Kenapa lagi dengan Arsha? Dapet surat lagi?" Ucap Arga. 


"Iya tuh, kamu aja yang dateng capek aku bolak balik 
sekolah terus" Ucap Keysha. 


"Ya udah besok aku yang dateng, sekalian liat keadaan 
sekolah" Ucap Arga. 


"Beneran?" Ucap Keysha berbinar. 

"Iya sayang, lagian besok ada murid baru anak dari temen 
bisnis aku, jadi aku ingin langsung melihat nya" Ucap Arga 
mengecup pipi Keysha. 

"Apa hubungan nya sama anak baru itu?" Ucap Keysha. 


"Gaada sih, ya inti nya besok aku cek keadaan sekolah" 
Ucap Arga. 


"Oke lah" Ucap Keysha kemudian. 
"Yaudah sekarang kita tidur ya udah malam" Ucap Arga. 
"Iya" Jawab Keysha seadanya. 


“Good night my husband" Ucap Keysha. 
“Good night too my wife" Ucap Arga. 


Yeay!! 


Arkey tamatt!! 


Kali ini beneran!! 


Terima kasih buat kalian yang masih setia membaca 
cerita gaje aku ini sampai tamat 


Terima kasih juga buat yang udah votment selama 
ini dan para followers ku terima kasih banyak 


Gaada extra part buat Arkey, mungkin extra part nya 
nanti diisi sama Arsha. 


Dan maaf kalo end nya ga sesuai sama keinginan 
kalian 


Btw tuh tau kan Arsha siapa? 


Ily 


Salam : mnadf 


EXTRA PART 1 o 


"Morning mom" Ucap Arsha yang tak lain adalah putra dari 
Keysha dan Arga. 


"Morning" Balas Keysha. 
"Papa mana mom?" Ucap Arsha. 


"Masih di kamar, mungkin habis ini turun" Ucap Keysha. 


Sedang kan Arsha mengangguk kan kepala nya sebagai 
jawaban. 


"Nah tuh papa mu turun" Ucap Keysha melihat Arga yang 
berjalan menghampiri mereka. 


"Morning babe" Ucap Arga mengecup pipi Keysha. 
"Morning" Balas Keysha sama seperti saat membalas Arsha. 
"Ar kamu dapet surat lagi?" Ucap Arga. 

"Iya pa dari bu Rista" Ucap Arsha dengan watados nya. 


Arga memijat kening nya pusing dengan anak nya yang 
satu ini. 


"Nanti papa ke sekolah" Ucap Arga. 
"Lah ngapain?" Ucap Arsha. 


"Kamu lupa tuh sekolah milik siapa?" Ucap Arga. 


"Milik papa, Arsha ingat pa, tapi buat apa papa kesana?" 
Ucap Arsha. 


"Mau ngurus kamu biar di gantung di tiang bendera aja" 
Ucap Arga ngasal. 


"Wahh papa parah, jahat banget sama anak sendiri" Ucap 
Arsha tak percaya. 

"Tau deh, bareng papa atau berangkat sendiri kamu?" Ucap 
Arga. 


"Berangkat sendiri aja pa, nanti kalo Arsha bareng sama 
papa Arsha pulang naik apa? trus ya nanti kalo misal Arsha 
naik angkot atau ojol kalo supir nya tuh mau culik Arsha 
gimana? Kan jadi repot trus nanti mama nangis in Arsha kan 
nanti Arsha jadi ga tega liat mama sedih pa truss--" Ucap 
Arsha terpotong karena Arga menyahut nya. 


"Siapa yang mau nyulik kamu? Bisa pusing sendiri tuh 
penculik nya kalo nyulik kamu" Ucap Arga. 


"Ya mana tau pa" Ucap Arsha. 

"Udah udah nih sarapan dulu" Ucap Keysha meletak kan 
nasi dan lauk pauk ke dalam piring Arga dan memberikan 
nya kepada Arga. 


"Kamu nasi atau roti kaya biasa nya?" Ucap Keysha kepada 
Arsha. 


"Roti aja ma" Ucap Arsha. 

"Aku tuh heran sama ku Ar, Ayah kamu dulu itu dingin pake 
banget kalo mama dulu perasaan juga gak se cerewet kamu 
tapi kamu ini kok bisa kayak gini? Anak siapa kamu itu?" 
Ucap Keysha geleng geleng sambil mengoles kan selai 
coklat ke roti Arsha. 


"Duh mama ku yang cantik pake banget.. Masa anak sendiri 
gak diakui sih?" Ucap Arsha. 


"Gak tau ah, nih roti kamu.. Berangkat sana telat nanti" 
Ucap Keysha. 


"Siap laksana kan mama ku sayang" Ucap Arsha menyalimi 
tangan Keysha kemudian mencium pipi nya yang di susul 
dengan menyalimi tangan Arga. 


"Anak mu Ga" Ucap Keysha geleng geleng sambil melihat 
kepergian Arsha. 


"Anak kamu juga tuh" Ucap Arga. 
"Ketuker kali ya?" Ucap Keysha ngasal. 


"Mungkin tuh haha" Ucap Arga yang menimbul kan tawa 
renyah di antara kedua nya. 


"Aku berangkat dulu nanti siang ada rapat penting, pagi nya 
juga harus ke sekolah" Ucap Arga. 


"Iya hati hati ya" Ucap Keysha menyalimi tangan Arga. 


"Iya sayang, kamu juga hati hati di rumah kalo ada apa apa 
telpon aku tanpa harus takut ganggu Ok!" Ucap Arga. 


"Iya iya, aku ga nganter sampe depan harus beres beres ini." 
Ucap Keysha. 


"Ok lah, bye sayang" Ucap Arga mencium kepala Keysha 
kemudian berlalu. 


~~ a~ 


Di sekolah Golden school yang di dirikan oleh Arga tempat 
Arsha bersekolah sekarang. 


Arsha memasuki gerbang dengan menaiki motor sport nya 
dan tidak lupa 'stay cool' padahal nya ga gitu. 


la melaju kan motor nya santai menuju ke arah parkiran 
khusus sepeda motor. 
Dengan cool dia melepas kan helm full face nya yang 


membuat cewek di sekeliling nya memekik tertahan melihat 
Arsha yang tebar pesona. 


Kemudian ia pun membenar kan jambul nya yang sedikit 
berantakan karena ia memakai helm tadi. 


Berlalu lah Arsha ke arah teman teman nya yang selalu 
menunggu nya di parkiran. 


"Hey heyyo Arsha come back" Ucap Arsha sesampai nya di 
hadapan teman teman nya. 


"Si gesrek dateng" Ucap Vian salah satu sahabat nya sedang 
kan Rio hanya melirik saja. 


Diantara mereka bertiga memang Rio lah yang paling irit 
bicara. 


"Kelas, udah mau bel" Ucap Arsha berlalu di ikuti sahabat 
sahabat nya. 


Mereka bertiga berjalan bersebelahan dengan posisi Arsha 
di tengah dan di samping kanan terdapat Rio yang 
memandang lurus ke depan dan Vian di sebelah kiri yang 
sibuk tebar pesona sedangkan Arsha tetap pada prinsip nya 
'stay cool'. 


Para cogan lewat 
Duh Arsha gue lewat 


Aa Arsha Rio sama Vian emang udah pas deh buat di jadiin 
idol 


Nikmat tuhan mana lagi yang kau dustakan 


Dan masih banyak lagi pujian para kamu hawa saat melihat 
3serangkai tersebut. 


Sesampai nya di kelas mereka duduk di bangku masing 
masing dan sibuk dengan kegiatan masing masing, Arsha 
dan Vian yang bercanda ria dan Rio yang sibuk dengan 
handpone nya. 


Hingga bel masuk berbunyi yang membuat para siswa 
segera duduk manis menanti sang guru yang akan mengajar 
mereka. 


Saat bu Fita memasuki kelas selaku guru yang akan 
mengajar pada jam saat itu membawa siswi baru langsung 
di sambut riuh oleh para penghuni kelas. 


Ada yang bersiul ada yang bergosip dan banyak lagi. 


"Sudah! Diam! Kamu perkenal kan nama kamu" Ucap Bu 
Fita. 


"Perkenal kan nama aku Sharen" Ucap Sharen. 
"Ada yang mau bertanya?" Ucap Bu Fita. 

"Id line?" 

"No WA?" 

"Udah punya pacar belum?" 

"Hust! Udah gak ada yang penting" Ucap Bu Fita. 


"Kamu bisa duduk di sana bersama Arsha" Ucap Bu Fita 
menunjuk bangku yang di duduki oleh satu siswa yang tak 
lain adalah Arsha. 


"Hai kenalin gue Sharen" Ucap Sharen. 
"Arsha" Ucap Arsha singkat. 


Walaupun Arsha rada gesrek dan cerewet tapi kalau sudah 
di hadap kan dengan cewek dia akan lebih bersikap tidak 
peduli, kecuali pada Keysha dan guru guru nya.. Mungkin 
dia pencinta ibu ibu. 


PP L> LI> L> L> L> Oa Oa Oa Pa > >< 


Sekian dulu ya... 

Aku up nexpart ini buat yang minta dan mau baca 
aja.. Kalo ga mau baca ya udah ga usah di baca 
simple 


Dan maaf aku baru Up buat yang minta aku Up 
kemarin 


See you next part ;* 


EXTRA PART 2. 


Aku ingat in lagi.. 
Aku up nexpart ini karena ada yang mau nexpart 
nya.. Jadi kalo ga mau yaudah gausah di baca simple 


HAPPY READING 


Bel istirahat berbunyi menandakan kalau jam pelajaran 
akan di hentikan dan di ganti kan dengan waktu untuk 
beristirahat. 


Arsha memilih untuk keluar kelas dan pergi ke kantin 
bersama teman teman nya. 


"Gue pesenin" Ucap Rio mengantongi handphone nya. 
"Bakso pedes sama jus jambu" Ucap Arsha. 


"Sama in" Ucap Vian kemudian Rio berlalu meninggal kan 
teman teman nya dan pergi ke arah stand bakso dan jus 
untuk memesan makanan mereka. 


Di saat Rio sedang memesan makanan Vian dan Arsha 
malah bergosip ria di bangku yang merek tempati. 


"Eh si sarden eh salah Sharen tadi cantik euwhh" Ucap Vian. 


"He'eh" Ucap Arsha setuju. 
"Lo gak tertarik?" Ucap Vian. 


"B aja tuh" Ucap Arsha. 
"Wahh homo ya lo" Ucap Vian menunjuk nunjuk Arsha yang 
membuat Arsha sebal. 


"Gue masih normal anjing" Ucap Arsha. 
"Oh kirain udah ganti selera haha" Ucap Vian tertawa. 


"Mata lo somplak" Ucap Arsha malas. 
Dia milik gue asal lo tau! Batin Arsha mengklaim Sharen 
milik nya. 


Iteet 


Bunyi bel pulang sekolah sudah berbunyi yang mendakan 
bahwa seluruh siswa siswi dapat meninggal kan sekolah dan 
pulang ke rumah masing masing. 


Seperti hal nya Sharen sekarang ia sedang berada di depan 
gerbang sekolah menunggu angkot lewat. 


Hingga sampai motor sport merah berhenti di depan nya. 


Sesaat kemudian seseorang sang pengendara tersebut 
membuka helm full face yang menampakan wajah Arsha. 


Arsha? Ngapain? Batin Sharen. 


"Pulang bareng gue" Ucap Arsha. 
"Ga usah, gue sedang nunggu angkot jadi terima kasih 
tawaran nya" Ucap Sharen. 


"Gue gak nawaran tapi ini perintah!" Ucap Arsha tegas. 


Akhirnya gara gara takut Sharen pun nurut dan akhir nya ia 
pulang di antar oleh Arsha. 


"Makasih lain kali ga perlu" Ucap Sharen datar. 


"Lo akan selalu sama gue karna mulai sekarang lo milik 
gue!" Ucap Arsha mutlak. 


"Enak aja! Gue ga terima" Bantah Sharen. 


"Terima ga terima pokok nya lo tetap milik gue! Masuk, 
besok gue jemput" Ucap Arsha. 


"Ogah" Ucap Sharen berlalu ke dalam rumah nya. 


Arsha pun menyalakan mesin motor nya dan pergi 
meninggal kan rumah Sharen. 


"Sial!" Umpat Sharen saat masuk ke dalam rumah nya dan 
berlalu pergi ke kamar nya. 


~ P 


"Heyyo.. Arsha yang paling ganteng paling kece kombek 
hom" Ucap Arsha tidak jelas. 


"Diem!" Sentak Keysha yang sedang asik menonton tv. 


"Eh maaf mommy ku tersayang" Ucap Arsha menyalimi 
Keysha dan mencium pipi Keysha seperti biasa. 


"Hm" Sahut Keysha malas. 

"Ih mami ngambek, jan ngambek mi nanti mami cepet tua 
kalo suka ngambek truss kalo cepet tua nanti juga cepet ek" 
Ucap Arsha dengan tangan membentuk garis di depan leher 
nya. 


"Hush! Kamu do'an in mami biar cepet mati ya" Ucap Keysha 
tidak nyelow. 


"Ngga lah mi! Secara kan Arsha orang yang paling sayang 
sama mami" Ucap Arsha. 


"Terserah" Putus Keysha cepat. 


PO L> L> L> Oa Oa Oa Oa Oa Pa >< 


Sekarang Arsha sekeluarga sedang melaksana kan ritual 
makan malam bersama di rumah mereka. 


Sebelum nya keadaan hening dan hanya terdengar 
dentingan sendok sekarang menjadi ramai karena suara 
Arsha. 


"Mom" Ucap Arsha kepada Keysha. 
"Apa?" Jawab Keysha. 


"Aku di sekolah tadi tuh nemu cewek cantik bangett, trus 
ya.. Tadi pulang sekolah kan Arsha yang anterin trus waktu 
di depan rumah nya Arsha ngeklaim dia milik Arsha terus 
besok pagi Arsha mau jemput dia" Ucap Arshen dalam satu 
kali nafas. 


"Sama aja kaya papa nya" Gumam Keysha pelan. 


"Ya nama nya juga anak papa jelas sama lah" Ucap Arsha 
Karena mendengar gumaman momi nya. 


"Siapa?" Tanya Arga. 
"Sarden" Ucap Arsha. 


Arga mengkerut kan kening nya tidak paham. 


"Oh maksud nya Sharen" Ucap Arsha. 
"Anak temen bisnis papa?" Ucap Arga. 


"Iya mungkin, baru pindah tadi juga" Ucap Arsha. 
"Oh" Ucap Arga cuek. 


Selesai lah mereka makan malam dan mendengar curhat an 
Arsha setelah itu mereka berlalu ke kamar masing-masing 
dan memilih tidur. 


Ngga semua sih, Arsha masih bangun dan sedang ketawa 
gak jelas sambil pegang hape. (Gila) 


Ternyata Arsha sedang ber chat ria dengan Sharen tidak 
tidak hanya Arsha yang ber chat ria karena Sharen sedang 
menahan emosi agar tidak menelan Arsha hidup hidup. 


Mine 

Inget besok gue jemput 

Gak perlu makasih- 

Ga ada penolakan 

Bodo amat! gue gak mau!- 
Inget gue pacar lo 

Lo aja! Gue enggak 


Pokok nya besok lo gue jemput! Jam 6.15 harus udh siap! 
Kalo lama gue tinggal. 


Tinggal aja! Sekalian ga usah balik gapapa. 
"Salah ngomong nih gue kayak nya" Gumam Arsha. 
Inget besok gue jemput! Cpet tidur gih, Night 

Y 

"Untung sayang" Ucap Arsha senyum senyum sendiri. 
AA a a LL 


Extra part nya selesai yaa.. 
Setuju gak kalo aku bikin sequel? Kalo ngga juga 


gaapa sih. 


Sebelum nya maaf kalo expart nya gajelas karena 
mengisah kan Arsha (anak dari Arga dan Keysha). 


Dan Terima kasih untuk para readers yang setia 
membaca ARKEY sampe detik ini juga. 


Terima kasih banyak 


See you next story (Jika ada sih hehe ) 


MAU TANYA AJA. 


Tentang ARKEY! 

Kan di part 40 (last) aku bilang kalau ada expart nya.. Nah 
itu perlu aku up ga expart nya? Kalau ada yang mau liat 
nanti aku up kalau ga ada yang mau ya udah aku hapus aja 
expart nya karena expart nya udah aku ketik jadi tinggal up 
aja. 


Jadi inti nya ada yang mau expart ga? Cuma 2 part? Kalau 
ga mau besok habis ini aku Up dua-dua nya, gimana? 


Jadi pertanyaan nya. 
. Up expart atau ga? 
Up 

. Ga usah 


. Besok atau sekarang up nya? 
. Besok 
. Sekarang 


TON TOH 


No 2 itu di jawab kalau milih ada expart nya ya.. 
Terima kasih untuk perhatian nya dan maaf karena ganggu 


Oh iya.. Bagi yang vote itu berarti setuju ya? Mungkin males 
ngetik gitu.. Jadi bisa vote aj.. Cuma nanti kalo vote jadi up 
nya besok? 


ARGA - KEYSHA BACK -Ingin aja- 


Malam ini Keysha dan Arga sedang asik dengan kegiatan 
masing-masing, Arga yang asik bermain hp sedang kan 
Keysha yang asik nonton Drakor. 


Namun Arga tidak sepenuh nya fokus ke hp nya ia masih 
melirik-lirik Keysha sekilas yang terlalu fokus sama Drakor 
nya. 


Sampai ada adegan Kiss yang membuat Arga langsung 
menutup laptop Keysha, yang tentu saja membuat Keysha 
seketika jengkel. 


"Kamu apa-apa in sih?!" Ucap Keysha. 
"Gak boleh liat yang begituan" Ucap Arga. 


"Ihh terserah aku dong, aku yang liat kok kamu yang 
sewot!" Ucap Keysha. 


"Udah berani nih?" Ucap Arga menyeringai. 


"A-apasih!" Ucap Keysha. 
"Udah berani?" Ucap Arga lagi. 


"Berani apa?" Ucap Keysha. 
"Liat aja posisi kamu" Ucap Arga. 


Ya! Yang di maksut kan oleh Arga adalah posisi Keysha yang 
sekarang sedang menaiki dirinya karena terlanjur jengkel 
dengan posisi ia berjongkok memperlihat kan belahan dada 
nya di Arga. 


"l-Ih apa an sih!" Ucap Keysha hendak beralih dari posisi nya 
namun.. 


Brukk 


Keysha jatuh tepat di atas dada bidang Arga karena tadi 
Arga menarik Keysha yang tentu nya langsung membuat 
badan Keysha limbung ke badan Arga. 


"Shh" Rintih Keysha saat merasakan hidung nya sakit gara- 
gara terbentur dada Arga. 


"Kenapa?" Ucap Arga. 
"Liat nih hidung aku" Ucap Keysha mendongak memperlihat 
kan hidung nya yang merah. 


"Haha maaf deh" Ucap Arga tertawa melihat hidung Keysha 
yang merah menambah kan kesan lucu pada diri Keysha. 


"Kok malah di ketawain!" Ucap Keysha sebal. 


"Sorry babe, kamu sih lucu" Ucap Arga mengecup ujung 
hidung Keysha yang merah tadi. 


"Ihh jangan main nyosor aja!" Ucap Keysha. 


"Udah udah.. Jangan bikin aku ingin memakan mu babe" 
Ucap Arga. 


"Ih Arga kanibal! Masa makan orang!" Ucap Keysha yang 
membuat tawa Arga seketika meledak. 


"Aduhh duh hahaha perutku sakit hahaha" Ucap Arga di 
sela-sela tawa nya. 


"Rasa-in tuh!" Ucap Keysha yang hendak beralih dari posisi 
nya namun di tarik Arga lagi. 


"Arga apasih!" Ucap Keysha. 
"Ngga apa-apa" Ucap Arga. 


"Ih kamu! Aku mau tidur ngantuk" Ucap Keysha. 


"Tidur aja gini" Ucap Arga. 
"Ih gak enak tau gak" Ucap Keysha. 


"Atau gak usah tidur, gimana?" Ucap Arsha. 
"Gak usah tidur gimana sih kamu itu ish!" Ucap Keysha. 
"Kita main-main" Ucap Arga menyeringai. 


"Main apa?" Ucap Keysha. 
"Main mm main olahraga" Ucap Arga. 


"Udah malem kok main olahraga" Ucap Keysha. 
"Emang ada olahraga malam?" Ucap Keysha kemudian. 


"Hahaha istri ku ini bodoh atau gimana sih haha" Ucap Arga 
di selingi tawa nya. 


"Aku gak bodoh ish Arga!" Ucap Keysha lucu. 


"Iya iya babe, Kamu gak bodoh tapi.." Ucap Arga gantung 
yang membuat Keysha penasaran. 


"Tapi apa?" Ucap Keysha. 
"Tapi... Walaupun kamu bodoh aku masih sayang kok" Ucap 


Arga yang membuat Keysha mendengus sebal sedang kan 
Arga tertawa terbahak-bahak. 


"Tidur luar sana!" Ucap Keysha yang membuat Arga 
langsung berhenti tertawa. 


"Eh? Kok tidur luar sayang?" Ucap Arga. 


"Salah siapa bikin aku sebel" Ucap Keysha. 


"Maafin deh ya? Gak lagi deh yaa yaa" Ucap Arga merengek 
seperti anak kecil. 


"Gak.Mau! Udah terlanjur sebel" Ucap Keysha. 
"Gini ajaa.. Aku kasih tawaran gimana?" Ucap Arga. 
"Lah aku yang sebel kok kamu yang nawar?" Ucap Keysha. 


"Gini.. Kalo sekarang aku tidur luar besok selama seminggu 
penuh dari hari senin sampe minggu lagi kamu harus kasih 
aku jatah terus setiap hari setiap malam pagi sore siang 
pokoknya seingin nya aku" Ucap Arga. 


"Enak aja! Gak mau!" Ucap Keysha. 
"Haha makanya gak usah tidur luar tidur luar yaa" Ucap 
Arga terkekeh. 


Sedang kan Keysha hanya dapat mendengus sebal, selalu 
saja seperti ini... la akan selalu kalah dalam permainan 
tawar menawar dengan Arga. 


"Udah tidur ayo" Ucap Arga. 
"Hm" Ucap Keysha. 


"Good night my wife" Ucap Arga. 
"Too" Ucap Keysha singkat karena dalam mode malas 
dengan Arga. 


ARKEY 
Ada yang rindu Arga sama Keysha gak? 


Ini part spesial ya.. Jadi gak akan ada part 
selanjutnya yang melanjutkan kisah ini. 


Aku bikin ini juga cuma iseng aja kok hehe 


Dapet salam juga nih dari Arga sama Keysha. 


Oke! 


See you next part in Sha's 


Hai PENGUMUMAN GRUP 
Selamat malam. 


Hai, masih ada yang nyimpen ARKEY di perpustakaan? atau 
udah di hapus? haha. 


Nad disini mau nawarin bikin gc ARKEY, gitu.. kira-kira ada 
yang mau ngga? 


kalau mau nanti Nad bikinin, gimana? 
Nad tunggu ya-^ ^ 


Hai! Nad disini membawa kabar kalau Nad bakalan bikin 
grub ARKEY. 


lapak WhatsApp ya, Nad gak ada akun tele.. 


Kalian bisa hubungi no 081803212162 
dengan format nama join 


udah gitu aja, kalau mau silakan chat.. klo ngga ya gpp, gak 
maksa tpi kemungkinan mem nya cuma dikit deh.. 


Liat aja nanti deh, 


Nad tunggu ya-^ ^ 


GRUP ARKEY 


Ini part sementara nanti bakalan Nad hapus, Nad cuma mau 
ngasih tahu linknya Nad taruh di bio. 


Udah gitu aja, 
Semoga membernya banyak ya ^^ 


Nad tunggu-^ ^ 


